INEO 


LINVUA 


www.infolinux.web.id November 2003 


Benchmarking di Linux 
Boot Loader Canggih 
denganGRUB 
Manajemen Proyek 
dengan MrProject 

Mail Merge dengan 
Writer 

GNOME dan KDE Sesuai 
Selera 

CD Burning dengan 
CDBakeOven 
Berkenalan dengan XSP 
Cocoon2.x 

Edit Audio dengan 
Audacity 

Ketika mplayer Mulai 
Membandel 

Instalasi Red Hat 9 di 


11 Notebook 
Instalasi Oracle Data- 
base 9i dalam Red Hat 
301063 


Linux Advance Server2.1 


8/99 5152 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


DARI REDAKSI 


Seuntai Kata Dari Kami 


Mengapa Memilih 
Linux? 


PUBLICATIONS 
Dua alasan yang membuat saya tertarik g 


waktu itu adalah Linux tidak mudah hang 
dan Linux bebas dari virus. Dua hal itulah 
yang sangat mengganggu saya selama 
menggunakan Windows, karena saya 
menerima banyak e-mail atau file dari 
komputer lain, dan komputer saya dituntut 
terus bekerja tanpa hang. Meskipun saat 
itu masih sulit menjalankan desktop di 
Linux seperti MS Windows, belum ada 
program perkantoran di Linux seperti MS 
Office, dan belum ada program multimedia 
seperti Windows Media Player. 

Bagi Anda yang tidak merasa ter- 
ganggu dengan penyebaran virus dan 
sudah merasa biasa dengan komputer : 


INDONESIA 
TATLER 


etika pertama mengenal Linux 
pada 1997, saya sangat pena- 


saran ingin tahu mengapa banyak 
orang memilih Linux. Padahal, Linux saat 
itu tidak menarik dipandang, apalagi 
digunakan untuk bekerja sehari-hari. Lalu, 
saya bertanya ke beberapa teman 
pengguna Linux. Jawabannya beraneka- 
ragam, antara lain Linux itu free software, 
open source, fleksibel, stabil, dan bebas 
virus. 

Sebagai pemula, saya kurang tertarik 
dengan alasan free software, bisa 
diperoleh dengan biaya murah, dan tidak 
perlu membayar lisensi. Alasan lain yang 
kurang menarik bagi saya waktu itu, Linux 
bersifat open source sehingga siapa pun 
dapat melihat kode programnya. Apalagi 
cerita bahwa Linux bersifat fleksibel, 
sehingga dapat dipasang pada komputer 
jenis apa saja sesuai kebutuhan 
penggunanya, semakin membingungkan 
saya yang masih awam soal teknis 
komputer. 


yang sering hang, bisa jadi tidak tertarik . 


dengan Linux. Apalagi kalau Anda juga 
sangat awam soal komputer, tidak peduli 
kode program, tidak tahu soal lisensi, dan 
tidak paham soal peranti keras, mungkin 
Linux menjadi barang aneh bagi Anda 
saat itu. 

Kini kondisinya sangat berbeda. Saya 
sudah memiliki sangat banyak jawaban 
terhadap pertanyaan saya enam tahun 
yang lalu. Karena selain alasan-alasan di 
atas, saat ini telah tersedia banyak pilihan 
Window di Linux, Office di Linux, dan 
Multimedia di Linux. Alasan Linux bersifat 
free, yang saat itu belum kuat, kini malah 
menjadi hal paling menarik bagi sebagian 
besar perusahaan di Indonesia, karena 
telah diberlakukannya UU Hakl yang baru. 

Rasa penasaran saya saat ini muncul 
kembali, “Mengapa masih ada yang tidak 
memilih Linux?”A 
Rusmanto (rus @infolinux.co.id) 


Pemimpin Umum: Mario Alisjahbana. Pemimpin Usaha: Millie Stephanie. Pemimpin Redaksi: Rusmanto. 
Redaktur Senior: Anton R. Pardede, Effendy Kho. Redaktur Eksekutif: Budi Rahardjo, I Made Wiryana, 
Michael S. Sunggiardi. Redaksi: Arif Yuliardi, Heriyadi. Staf Bahasa: Renny Fitriastuti. Sekretariat 
Redaksi: Evawani Utami Putri. Kontributor: Ariya Hidayat, Noprianto. Tata Letak & Ilustrasi: Totok 
Waluyatmoko (Manager), Lely Yulaena, Ria Canceria. Iklan, Promosi & Kerjasama: Lely Ch. Musar 
(Manager), Imam Ariyanto, Indran B. Sapto, Meladi Krisbiono. Sirkulasi: Purwaluyo. Keuangan: Deetje 
Monoarfa. Alamat Redaksi: Jl. Kramat IV No. 11, Jakarta 10430, Telepon: (021)315-3731, 230- 
5318, 316-2108, Faksimili: (021)315-3732. Alamat Sirkulasi: Jl. Pulo Buaran III, F5-6 BPSP - Kawasan 
Industri Pulogadung, Jakarta 13930, Telepon: (021)4682-6816, 461-6779, Faksimili: (021)4682- 
6817. Penerbit: PT Info Linux Media Utama. Pencetak: PT Dian Rakyat, Jakarta. Isi di luar tanggung 
jawab percetakan. 


www.infolinux.web.id 


-#LINUX 
9 


Majalah Wanita Mingguan 


mobilmotor 


BACAAN PENGGEMAR OTOMOTIF 


NOOK 
PC Media 
PERKAWINAN 


SALON 


Majalah Rambut & Kecantikan 


WARTAEKONOMI 


Alamat Sirkulasi: 

Jl. Pulo Buaran III, F5-6 BPSP 
Kawasan Industri Pulogadung, 
Jakarta 13930 

Tel. (021)4682-6816, 461-6779 
Faks. (021)4682-6817 


InroLINUX NOVEMBER 2003 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


untuk Penggunaar 


di Kantor 


Apabila diterapkan dengan benar, 


informasi akan dapat 


katkan nilai bisnis suatu perusahaan. 
Pemilihan teknologi sebagai salah satu 


faktor penentu harus 


AverTV XGA Edition 


Anda penasaran nonton acara 
televisi di Linux? Masih kesulitan 
dengan TV tunner internal yang ada 
di pasaran? Untuk mengobati rasa 
penasaran Anda, coba gunakan TV 
tunner eksternal. TV tunner yang 
sempat kami uji itu adalah AverTV 
XGA Edition. 


4 InroLINUX NOVEMBER 2003 


membantu 


dilakukan benar-be , 


Anjuta 1.2.0 


Anda termasuk developer yang 
senang menggunakan program- 
program sederhana dalam menulis 
kode program? Kalau ya, barang- 
kali Anda puas dengan editor Vim. 


t 


Dossi Zola 


Penggemar game akan berkata 
bahwa sering bermain game akan 
melatih otak supaya lebih reaktif 
dan cerdas. Anda setuju? Barang- 
kali ya. Barangkali juga tidak. 


GRID SILZE: 


www.infolinux.web.id 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


DARI REDAKSI 3 AverTV XGA Edition 23 
MSI Mega PC 23 - 
ULASAN CD PixelView PlayTV Box 24 Kalau Saja 
Tiga Langkah Instalasi 6  Plextor PX-708A 24 5 
OpenOffice 1.1 Release Prolink Modem 56K 1456pvc 25 Pemeri ntah 
Instalasi Themes KDE 7 EZ Connect SMC3056IM 25 | d - 
Anjuta 1.2.0 27 
SURAT PEMBACA 10  Epiphany Browser 0.8.4 28 n Haa 
John the Ripper 1.6 29 
BERITA Dossi Zola 30 Ter Ipat... 
Proyek Komputasi Grid IBM 12 XMAME 31 Sambil menyelesaikan studi 
Desain PDA Linux AMD 12 : . 
Solusi Accenture dan SAP 12 BISNIS Pns era Gl 
untuk Perbankan Tersandung Linux di 44 ITB pada tahun 1998, 
Exite untuk Pelajar Puteri 13 Tembok Cina Adinoto A. Kadir 
Ma Tn a on mendirikan sebuah 
Alcatel Luncurkan Dua 
Ponsel Baru Benchmarking di Linux 48 Perusahaan kensultan/ti 
Terobosan Baru BII 13 Boot Loader Canggih 52 di Bandung dengan nama 
dengan GRUB PT Adinoto Indonesia. 
OPINI Manajemen Proyek dengan — 57 
I Made Wiryana: 14 MrProject 
Terjebak Biaya Lisensi? Mail Merge dengan Writer 59 
Gotong-royong Jawabannya (2) GNOME dan KDE Sesuai Selera 61 
Budi Rahardjo: 15 CD Burning dengan 65 
Semuanya adalah Berkas CDBakeOven 
Michael S. Sunggiardi: 16  Berkenalan dengan XSP 68 
Siapa yang Salah? Cocoon 2.x 
Edit Audio dengan Audacity 72 
KLINIK 18 Ketika mplayer Mulai 74 
Membandel 
KLINIK IBM 20 Instalasi Red Hat 9 di 76 
Notebook 
ULASAN Instalasi Oracle Database 9i 78 
Pengantar: Nonton TV di 22 dalam Red Hat Linux Advance 
Linux Tanpa Driver Server 2.1 


Linux Ready 26 


Mungkin Anda berniat membeli komputer atau periphera/ lain yang 
mendukung Linux. Sebelum niat Anda terwujud, ada baiknya Anda 
melihat Ulasan Linux Ready. Kali ini kami mengulas 3 produk berpredikat 
Linux Ready, yaitu: 


| 
| 
| 


| 
| 
| 
Ik. 
IL 
Acer Altos G301 HP PSC 2210 all-in-one HP Business Inkjet 3000 


www.infolinux.web.id InroLINUX NOVEMBER 2003 5 


Ulasan Isi CD Edisi Ini 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Tiga Langkah Instalasi 


OpenOffice 1.1 Release 


Openoff iceorg11 


Saat yang kita tunggu-tunggu telah tiba. 
Akhirnya, OpenOffice versi 1.1 dirilis. Jika 


ingin mencicipinya, silakan coba dengan CD Knoppix yang disertakan 
edisi ini atau langsung instalasi di mesin Linux Anda. 


da dua pilihan instalasi OpenOffice, 

yaitu untuk single-user dan mutti- 

user atau network. Single-user 
artinya hanya dapat digunakan oleh user 
yang menginstalasi. Sedangkan multi-user 
atau network artinya dapat digunakan 
bersama, sehingga setiap user cukup dan 
harus instalasi untuk kebutuhan user saja 
(workstation). 

Instalasi OpenOffice.org 1.1 ini dengan 
asumsi Linux Anda tidak hanya digunakan 
dengan satu user, sehingga kita memilih 
tipe instalasi multi-user. Super-user (root) 
menginstalasi untuk server, sedangkan 
user-biasa (misalnya user02) menginstalasi 
untuk diri sendiri. User biasa juga dapat 
mengedit menu di X Window (misal KDE) 
agar OpenOffice dapat dijalankan melalui 
menu. 


Langkah 1. Ekstrak file dan 
setup oleh root 

Login sebagai user biasa (misalnya user02), 
lalu jalankan terminal/console, dan 
masukkan CD /nfoLINUX ke drive CD-ROM. 
luser02@linux user02J$ mount /mnt/cdrom 
luser02@linux user021$ cd /mnt/cdrom/ 
openoffice/ 

luser02@linux user021$ tar xzvf 

000 1.1.0 Linuxlntel install.tar.gz -C /tmp 


O0ea Me tpe umstatasan 


Samaria 
Aa 


Geum atitaen 
kar yna ot sie Oparemca wig L10 
sampai 


luser02@linux user021$ cd /tmp/ 
00o 1.1.0 Linuxlntel install 
luser02@linux user021$ su 
password — 

Iroot@linux user021# ./setup -net 


Ikuti petunjuk selanjutnya dari instalasi 
manual ini, misalnya pilih direktori untuk 
menyimpan program (default adalah /opt). 
Terlebih dahulu Anda harus menyetujui 
lisensinya, dengan beberapa klik Page 
Down, lalu klik / accept the terms of the 
Agreement. Pada window pilihan tipe 
instalasi, pilih Standar Installation (butuh 
ruang hard disk sekitar 220 MB), atau 
Custom Installation (bisa Anda atur apa 
saja yang akan diinstalasi), atau Minimum 
Installation yang butuh ruang hard disk 
sekitar 187 MB. (Gambar 1). 


Langkah 2. Instalasi oleh user 
Setiap user terdaftar yang akan 
menjalankan OpenOffice, kali pertama 
diminta melakukan setup untuk dirinya 
sendiri. Mislanya, user02 akan 
menginstalasi OpenOffice di home direktori. 
Program setup (tanpa -net) untuk instalasi 
user adalah program setup yang telah 
disimpan oleh root pada langkah 1 
(misalnya /opt/OpenOffice.org1.1.0/setup). 


(YA Ea - @ 4 1029 
& Gambar 1. Setup instalasi OpenOffice oleh 
Root 


6 InroLINUX NOVEMBER 2003 


Oa al 


www.infolinux.web.id 


luser02@linux user02J$ /opt/ 
OpenOffice.org1.1.0/setup 


Ikuti petunjuk selanjutnya, seperti 
membaca lisensi dan menyetujuinya, serta 
memilih tipe instalasi. Untuk menghemat 
ruang hard disk, setiap user harus memilih 
Workstation Installation (Gambar 2). Jika 
ada permintaan replace menu yang ada di 
KDE/GNONE, pilih Replace All. 

Anda harus me-refresh atau logout dan 
login kembali ke GNOME/KDE. Setelah itu, 
dalam start menu terdapat pilihan Office— 
More Office Applications-dan daftar aplikasi 
OpenOffice.org. Jika Anda tidak menemukan 
menu Open0Office di dekstop KDE, buatlah 
menu dengan mengikuti langkah 3. 


Langkah 3. Menambah menu di 
KDE 
Menu atau shortcut yang akan dibuat ini 
untuk menjalankan program yang ada di 
direkori /opt/OpenOffice.org1.1.0/program/. 
Misalnya, untuk menjalankan OpenOffice 
Writer, perintahnya adalah /opt/ 
Open0Office.org1.1.O/program/swriter. 
OpenOffice Spreadsheet adalah scalc, 
Presentation adalah simpress, dan Drawing 
adalah sdraw. 
@ Klik mouse kanan pada icon start menu 
(K atau topi merah), lalu pilih Menu Editor. 
@ Setelah muncul window KDE Menu 
Editor, klik menu Office, lalu klik More 
Office Applications atau buat sub menu 
dengan klik New Sub Menu di bar atas. 
@ Isi Name, Command, dan ganti icon, 
sesuai dengan program yang akan 
dijalankan dari menu. Misalnya, Name 
diisi OpenOffice Writer, dan Command 
diisi /opt/OpenOffice.org1.1.0/program/ 
swriter, lalu klik Apply. (Gambar 3).4 
Rusmanto (rus@infolinux.co.id) 


saya —— aus 
& Gambar 3. Menambahkan OpenOffice di 
menu KDE 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Instalasi Themes KDE 


CD /InfoLINUX edisi ini berisi beberapa themes untuk 
KDE dan GNOME. Salah satu themes yang 'menipu' 
pengguna Windows adalah KDE XP. 


ara instalasi themes tergantung 

jenis file-nya. File RPM dapat 

diinstalasi dengan perintah “rpm - 
ivh nama:file.rpm”. Berikut ini contoh 
instalasi file tarball (tar.gz), pada distro 
Linux Red Hat 9. Petunjuk ini juga dapat 
digunakan untuk distro Linux yang lain. 


1. Bekerja di desktop KDE 

Ada dua cara bekerja di Linux dalam modus 
grafis dengan desktop KDE, dari display 
manager (login melalui X Window) dan 
“startx”. Secara default (aslinya), desktop 
Red Hat adalah GNOME. Untuk bisa masuk 
ke KDE, pilih Session KDE pada saat login 
ke X Window. Jika Anda ingin menjalankan 
KDE dengan perintah “startx”, buat file 
“xinitrc” pada direktori home Anda (/home/ 
nama-user/). Isi file “.xinitrc” itu dengan 
satu kata “startkde”, misalnya dengan 
perintah di terminal/console berikut ini: 

$ echo startkde » .xinitrc 

$ startx 


Anda juga dapat menjalankan desktop 
KDE dan GNOME secara bersamaan, jika 
komputer Anda cepat dan cukup RAM 
(misalnya 128 MB). Jika saat ini Anda 
sudah berada di desktop GNOME. Jalankan 
startx dengan opsi lain. 
$ startx - - :1 


Catatan: - - adalah dua tanda minus (-) 
tanpa spasi. Lengkapnya: startx spasi - - 


(DE 


spasi :1, artinya menjalankan X Window di 
monitor kedua. Monitor pertama telah 
digunakan GNOME. 


2. Masukkan CD InfoLINUX 

@ Jika Linux Anda sudah di-setup menja- 
lankan automount, desktop KDE akan 
menampilkan web browser Kongueror 
yang sedang mengakses halaman muka 
CD InfoLINUX (Gambar 1). 

@ Jika CD tidak langsung diakses, klik dua 
kali icon CD-ROM yang ada di desktop. 

@ Jika isi CD belum juga muncul, gunakan 
perintah berikut di terminal/console: 
$ mount /mnt/cdrom 


3. Ekstrak file dan instalasi 
Setelah file diekstrak, misalnya dengan File 
Roller, akan dihasilkan sebuah direktori 
“kde xp full” dengan tiga subdirektori, 
“icons”, “kde xpStyle” dan 

“kde xpTheme”. File “install.txt” berisi 
petunjuk singkat instalasi themes ini. Cara 
paling cepat, meskipun ini merupakan hal 
baru bagi Anda, adalah dengan perintah di 
terminal/console: 

$ tar xzvf kde xp full.tar.gz 

$ cd kde xp full 

$ cd icons 

$ ./icons-install-kde.sh 

$ cd ../kde xpStyle 

$ ./style-install.sh 

$ cd ../kde xpTheme 

$ ./theme-install-kde.sh 


ra E 


Ulasan Isi CD Edisi Ini 


5. 


. Mengaktifkan themes baru 


Klik mouse kanan pada start menu (icon 
K atau topi merah di taskbar), lalu pilih 
Control Center. 

Klik Appearance & Themes, lalu klik 
Theme Manager dan pilih kde xp, lalu 
klik Apply (Gambar 1). 

Klik Style, lalu klik kde xp dan Apply 
(Gambar 2). 

Klik Window Decorations, pada opsi 
General pilih IceWM, lalu klik 
Configure/lceWMI pilih kde xp, dan 
Apply (Gambar 3). 

Sekarang desktop KDE Linux Anda 
sudah seperti Windows XP. 


Instalasi dari source tar.gz 


CD InfoLINUX edisi ini juga menyertakan 
themes KDE dalam bentuk source code, 
yang juga dapat Anda download di 
www.kdelook.org. Berikut ini petunjuk 
instalasi salah satu themes plastic (7559- 
plastik-0.3.8.tar.gz) dari CD. 

@ Pindah ke direktori themes, lalu ekstrak 


file tarball: 
# cd /mnt/cdrom/themes 
# tar xzvf 7559-plastik-0.3.8.tar.gz 


@ Pindah ke direktori hasil ekstrak, dan 


jalankan 3 langkah kompilasi: 
# cd plastik-0.3.8/ 

# .Iconfigure 

# make 

# make install 


Proses instalasi dari source ini membu- 


tuhkan program-program untuk kompilasi 
atau development (gcc, make, dil), yang 
telah disertakan distro Linux seperti Red Hat. 


Untuk menguji apakah proses instalasi 


berhasil, ikuti tahapan seperti langkah 4.4 
Rusmanto (rus @infolinux.co.id) 


(DI Mer bumon abaya shows apkcalkn min Kon 


& Gambar 1. Themes Manager Control Center 


& Gambar. 2 Style Control Center 


www.infolinux.web.id 


& Gambar 3. Window Decorations Control Center 


InroLINUX NOVEMBER 2003 7 


Ulasan Isi CD Edisi Ini 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Isi CD November 2003 


CD edisi ini juga berisi Linux Knoppix 3.2 yang telah di-remaster dengan 
menghapus beberapa program dan menambahkan OpenOffice 1.1. 
Sisanya berisi program-program yang dibahas dalam rubrik Software, 
Game, dan Tutorial, serta beberapa paket pesanan pembaca. 


ika Anda belum menginstalasi Linux 

di komputer Anda, ada dua cara 

untuk melihat daftar program dalam 
CD InfoLINUX. Pertama, gunakan sistem 
operasi yang telah ada, misalnya MS 
Windows. Kedua, boot komputer Anda 
dengan CD ini, karena Knoppix dapat 
langsung dijalankan dari drive CD tanpa 
instalasi ke harddisk. 

Linux Knoppix berada dalam folder atau 
direktori KNOPPIX. Direktori-direktori lainnya 
berisi paket atau program yang dapat 
diinstalasi ke distro Linux yang lain. Paket 
RPM lebih banyak ditujukan untuk Red Hat 
9. Instalasi paket RPM secara umum dapat 
dilakukan dengan perintah (command line) di 
terminal/prompt sebagai root: 

# rpm -Uvh nama-paket.rpm 


Jika ada permintaan paket lain yang 
dibutuhkan untuk menginstalasi suatu 
program, Anda harus menginstalasi paket 
lain tersebut dari CD distro Linux yang 
Anda gunakan, CD-CD InfoLINUX, atau 
atau download dari Internet. Contoh, 
untuk menginstalasi driver video card 3D 
nVIDIA di Linux Red Hat 9, Anda harus 
menginstalasi paket binutils yang ada di 
CD-1 dan kernel-source di CD-2. 

Berikut ini penjelasan singkat isi masing- 
masing direktori. 


Accounting: Guasar dan Nola 
Ouasar (www.linuxcanada.com/guasar.html) 
merupakan paket program stand-alone, yang 
dapat berfungsi secara penuh untuk akun- 
tansi bisnis di berbagai jenis organisasi atau 
perusahaan. Anda bebas mendapatkan dan 
menggunakan paket Ouasar dalam sebuah 
komputer. Jika Anda ingin menambahkan 
ladd-on) module yang lebih lengkap, Anda 
harus membayar sedikit biaya lisensi. Dengan 
Ouasar versi lengkap, pengelolaan keuangan 
dapat dilakukan secara remote dengan 
beberapa komputer (workstation) untuk 
mengakses beberapa server. 


8 InroLINUX NOVEMBER 2003 


Ouasar dibangun dengan bahasa 
pemrograman visual Ot, yang memiliki 
library sama dengan yang digunakan KDE 
dan banyak program berbasis GUI (Graphical 
User Interface) di Linux. Ouasar mendukung 
Linux Red Hat 7.0 ke atas, Mandrake 7.2 
ke atas, dan SuSE 7.1 ke atas. 

NOLA (nola.noguska.com) adalah 
software akuntansi yang berbasis web. 
NOLA menggunakan server database yang 
ringan dan populer di Internet, MySOL. Pada 
saat artikel ini ditulis, NOLA telah mencapai 
versi 1.2, yang dapat Anda download dalam 
satu paket dengan web server Apache 
1.2.7, server database MySOL 4.0.12, dan 
bahasa pemrograman web PHP 4.3.1. 
NOLA dapat diaplikasikan untuk akuntansi di 
perusahaan, terdiri atas inventory, point of 
sale, contact management, billing, 
puchasing, hingga menghasilkan laporan. 
Semua dapat diakses via web kapan saja 
dan dari mana saja, untuk mendukung era 
perdagangan elektronis (e-commerce). 


Games: Dossi Zola dan Xmame 
Dua game Linux ini, Dossi Zola 
(dossizola.sorceforge.net) dan Xmame 
(x.mame.net), dibahas dalam rubrik Games 
edisi November ini. Paket Dossi Zola yang 
kami sertakan sangat lengkap, antara lain 
deb (Debian), rpm (Red Hat, Mandrake, dan 
lain-lain), tar.gz, dan tar.bz2. Paket Xmame 
berformat RPM, yang dilengkapi juga 
dengan front-end untuk GNOME (gxmame). 


Groupware 

eGroupWare (www.egroupware.org) 
merupakan aplikasi groupware multi-user 
berbasis web, yang ditulis dengan script 
PHP. Paket yang ada di CD merupakan 
modul lengkap. Jika Anda ingin memilih 
modul-modul untuk kebutuhan tertentu, 
misalnya address-book dan e-mail saja, 
Anda dapat download dari situsnya. File 
dokumentasi cara konfigurasi eGroupWare 
ini disertakan dalam CD. 


www.infolinux.web.id 


@-i Ouasar Bok 
Elle Navigstor Reporis Setup Window Help 


Journal Vendor 
Payment 


Company 


ind 


Ingutry 
Summary 


& Window utama Ouasar 


Java: Cocoon 2.1 dan Tomcat 4.1 
Dua paket pemrograman Java ini untuk 
melengkapi Tutorial “Berkenalan dengan 
XSP Cocoon 2.X." 


Lain-lain 
Terdiri dari Anjuta, Epiphany, John, Mozilla, 
Dillo, Sylpheed, Bluefish, dan Dosbox. 
Anjuta, Epiphany dan John the Ripper 
adalah paket-paket program yang dibahas 
dalam Ulasan Software edisi ini. Mozilla 1.4 
disertakan juga karena dibutuhkan untuk 
instalasi web browser Epiphany. Paket-paket 
lainnya adalah Dillo (web browser), Sylpheed 
(mail client), bluefish (HTML editor/ 
authoring) dan dosbox (DOS Emulator). 


MP3 dan DVD player plus lagu 
opensource.ogg 
Linux Red Hat 9 versi download seperti 
dalam Buku Mini InfoLINUX (3 CD) bisa 
menjalankan lagu format OGG, tapi tidak 
bisa MP3. Red Hat juga belum 
menyertakan software untuk memutar 
DVD. Paket xmms-mpg123 dalam CD edisi 
ini dibutuhkan untuk memutar lagu MP3 
melalui xmms. File lagu opensource.ogg 
dapat Anda gunakan untuk menguji apakah 
xmms sudah dapat “berbunyi”. Lagu ini 
bebas disebarkan karena berlisensi free 
atau open-music, mirip free-software. 
Paket mp9g321 berguna untuk menja- 
lankan lagu-lagu MP3 dari terminal (tidak 
harus menjalankan X window seperti xmms). 
Paket-paket lainnya dalam direktori mp3-dvd 
berguna untuk menjalankan film DVD. Untuk 
instalasi program pemutar DVD (ogle), lebih 
dahulu harus menginstalasi libdvdread. 


nVIDIA driver 
Anda membutuhkan driver dari nVIDIA 
(www.nvidia.com) jika Anda ingin 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


mengaktifkan fasilitas tiga dimensi (3D) 

video card yang memiliki chipset nVIDIA, 

misalnya seria Gforce. Fasilitas 3D ini 
dibutuhkan untuk menjalankan game 3D 
seperti Tux Racer (disertakan dalam Red 

Hat 9) dan TORCS (CD InfoLINUX edisi 

Oktober 2003). Cara instalasinya sebagai 

berikut: 

@ Login sebagai root di modus teks (tidak 
menjalankan X window). 

@ Jalankan program (/mnt/cdrom/nvidia/ 
NVIDIA-Linux-x86-1.0-4496-pkg2.run), 
lalu ikuti petunjuk di layar monitor. 

@ Edit file /etc/X11/XF86Config atau /etc/ 
X11/XF86Config-4 sesuai petunjuk. 

@ Tes dengan menjalankan “startx”. 


OpenOffice.org 1.1 
Baca artikel pertama dalam Ulasan CD edisi 
ini. 


Themes KDE 3.1 dan GNOME 2.2 
Baca artikel kedua dalam Ulasan CD edisi 
ini. 


Window Manager Kecil 

Linux Red Hat 9 dan beberapa distro Linux 
besar lainnya, sangat lambat jika dijalankan 
dengan komputer dengan spesifikasi 
hardware rendah, misalnya processor 
Pentium | atau RAM kurang dari 64 MB. 
Penyebab utamanya, Red Hat 9 
menggunakan X window default GNOME, 
Mandrake menggunakan KDE. GNOME dan 
KDE memakan banyak memori. Mandrake 
menyertakan window manager kecil seperti 
IceWM, tapi Red Hat tidak. IcewM untuk 
Red Hat 9 telah disertakan dalam CD 
InfoLINUX Agustus 2003. CD edisi ini, pada 
direktori window-manager, berisi openbox, 
fluxbox, blackbox, dan WindowMaker. 


Ulasan Isi CD Edisi Ini 


Instalasi openbox: 
# cd Imnt/cdrom/window-manager 
# rpm -Uvh openbox-ITABI 


Uji coba openbox (lebih dulu keluar dari 
X window atau jalankan “init 3” bila 
sebelumnya Anda login melalui X window): 
# echo openbox » -I.xinitrc 
# startx 


Uninstalasi openbox: 
# rpm -e openbox 


Instalasi blackbox: 
# rpm -Uvh blackbox-ITABI 


Uji coba blackbox: 
# echo blackbox » -/.xinitrc 
# startx 4 
Rusmanto (rus @infolinux.co.id) 


Workshop Sehari Migrasi Microsoft Office 
(Word/Excel/PowerPoint) ke OpenOffice 


Materi: 


# Mengcopy file-file Microsoft Windows ke Linux X Window. 
“ Mengedit file-file Word, Excel dan PowerPoint dengan OpenOffice (Writer, Calc, dan Impress). 
£ Menyimpan dari OpenOffice untuk dibaca MS Office, Web (HTML), dan Acrobat Reader (PDF). 


Instruktur: 


# Para profesional Linux dari KPLI Jakarta, Labkom FEUI, Linuxindo dan LPKNF. 


Pilihan Waktu dan Tempat: 


1. Sabtu, 8 November 2003, LPKNF Bekasi, Sentra Niaga, samping McDonald's, Tel. 021-8853537 
2. Jumat, 14 November 2003, Linuxindo, Wisma Bisnis Indonesia Lt. 4, Slipi, Tel. 021-5362390 
3. Senin, 17 November 2003, Labkom FEUI, Jl. Salemba Raya No. 4, Jakarta, Tel 021-3923577 


Biaya: 


# Umum: Rp 300.000,- “ Pelanggan InfoLINUX, KPLI Jakarta/Bekasi & mahasiswa: Rp 270.000,- 
Termasuk Buku Mini InfoLINUX Open0Office plus CD berisi Linux Knoppix dan OpenOffice 1.1, 


modul workshop, dan sertifikat. 
Info & Pendaftaran: 


# Email: rus@infolinux.co.id “ SMS: 0812 920 4004 “ KPLI Bekasi Tel./Fax.: 021-8853537 
“ KPLI Jakarta: Jl. Mampang Prapatan X/4, Jakarta, Tel. 021-7975235, 7947115, 7901205 
# Rek. Bank KPLI Jakarta: BCA Cab. Warung Buncit No. 552-009-9150 a/n Anjas Hendra 


KPLI - JAKARTA 


4 
law) 
bahas 
- | Linuxindo.com 
5 Consultation, Maintenance, and Training 
"—UG-ID 


LABKOM 


& FEUI & 


Laboratorium Komputasi Pp F 
Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia LL KN 


SURAT PEMBACA 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Pesan, Kesan, dan Ide Anda 


Kami dengan senang hati menerima pendapat serta saran Anda. Semua surat/e-mail yang masuk menjadi milik 
InfoLinux dan redaksi berhak menyuntingnya tanpa mengubah maksud serta tujuan. Kami tidak dapat membalas 
surat/e-mail Anda secara individu. Kirimkan surat/e-mail Anda ke: redaksi@infolinux.co.id. 


InfoLINUX format baru 
Ketika saya membeli /nfoLINUX, saya 
ditawari InfoLINUX dalam bentuk yang 
lebih kecil. Saya pikir itu adalah buku mini 
InfoLINUX, ternyata InfoLINUX format 
baru. Salut buat redaksi yang mau 
membuat /nfoLINUX versi saku, karena 
tidak membuat kantong bolong. Walaupun 
tidak CD tidak disertakan, yang penting 
ada informasi URL-nya, sehingga software 
tersebut masih dapat di-download. 
HARI—VIA EMAIL 


Setuju stabilitas Linux 
Saya setuju dengan pendapat saudara 
Irsyad yang termuat di InfoLINUX 
September 2003 bahwa sekarang sistem 
operasi Linux sama kualitasnya dengan 
sistem operasi lainnya. Contohnya di 
dunia game, saya lihat di salah satu situs 
ada game Doom, Ouake, bahkan ada Half 
Life (kalo saya tidak salah baca). 

Itu artinya, Linux sudah diakui dan 
menjadi platform yang sangat potensial 
untuk memasarkan game-game buatan 
mereka. Sehubungan dengan itu, saya 
mempunyai sedikit usulan mengenai CD 
InfoLINUX, bagaimana dalam CD 
InfoLINUX juga disertakan juga game- 
game yang 'kualitasnya' sama dengan 
game yang jalan di Windows, meskipun 
cuma versi demo. Saya kira itu akan 
lebih menarik pengguna komputer untuk 
bermigrasi ke Linux. Harapan berikutnya 
dapat menarik pembuat software game 
kelas berat untuk membuat game-nya 
jalan di platform Linux. 

HIDAYATULLOH-—VIA EMAIL 


Kerja sama dengan 
InfoLINUX 

Kami dari Linux User Groups Sekolah 
Tinggi Informatika dan Teknik Komputer 
Surabaya (STIKOM) sedang mengadakan 
workshop instalasi Red Hat 9. Beberapa 
waktu lalu kami berusaha menghubungi 
redaksi, sayang sekali tidak berhasil. 
Secara khusus target acara ini adalah 
mahasiswa Surabaya dan masyarakat 


10 InroLINUX NOVEMBER 2003 


telematika pada umumnya. Untuk 
kesempatan mendatang, apakah 
InfoLINUX memberikan dukungan untuk 
acara-acara serupa? Semoga di lain 
waktu kita dapat bekerja sama. 
M. DAUD S. MUKADAR 
AIN STIKOM LINUX USERS GROUP 


Pada prinsipnya, kami tidak keberatan 
bekerja sama dengan siapa saja terutama 
dengan komunitas Linux di Indonesia. 
Mungkin, ketika Anda menghubungi kami, 
kami sedang tidak berada di tempat. Dan 
untuk perihal kerja sama Anda bisa 
menghubungi bagian Promosi InfoLINUX di 
(021) 315-3731 ext. 14.—Red. 


Pendalaman PHP 
Saya salah seorang pengemar /InfoLINUX 
dan saya ingin tahu lebih mendalam 
tentang PHP. Apakah ada buku yang 
sangat lengkap dari mulai instalasi PHP, 
database, dan lain-lain untuk menjadi 
sebuah situs portal. Dan jika saya 
membeli jasa web hosting, apa bisa 
menggunakan PHP. Apakah hosting 
tersebut harus root atau user biasa dapat 
menggunakan PHP. 

Kalau ada buku yang menerangkan 
secara rinci tentang pembuatan portal 


tolong saya diberitahu. Saya ingin sekali 

belajar bagaimana membuat situs portal 

walau bentuknya sederhana, terimakasih. 
RESY—VIA EMAIL 


Seminar Linux 
internsional 
Halo InfoLINUX, saya salah satu dari 
mahasiswa Universitas Pelita Harapan 
berencana mengadakan seminar 
internasional Linux di Indonesia yang 
rencananya akan diadakan April tahun 
depan? Saya berencana mengundang 
Pak Linus Torvalds atau pembicara asing 
lainnya yang berbobot di dunia GNU/ 
Linux. Apakah rencana saya ini terlalu 
muluk-muluk (berlebihan) atau tidak? 
Terimakasih. 

SUWARNO TAN—VIA EMAIL 


Pembahasan Borland 
Kylix 
Bagaimana kalau edisi berikutnya 
InfoLINUX membahas Borland Kylix dan 
koneksinya ke PostgreSOL atau dengan 
MySOL. Menurut saya, Postgre lebih ke 
skala enterprise daripada MySOL dan 
Borland Kylix menyediakan versi trial- 
nya. Terimaksih. 

TANU WK—VIA EMAIL 


Optimis pakai Linux 


(operating system) lain. 


Menggunakan komputer bagi saya cenderung untuk keperluan komersial dan banyak 
program aplikasi yang telah saya buat dengan MS Access untuk apotik, retail, dan 
perkantoran. Para pengguna pun amat kagum akan keindahan dan kemudahan 
penggunaan aplikasi hasil kreasi saya. Sampai-sampai mereka rela membayar lisensi 
Microsoft hanya sekadar untuk mempertahankan penggunaan aplikasi tersebut. 

Di era HaKl ini, saya akhirnya kembali menengok Linux yang telah lama saya 
tinggalkan. Rasanya, saya tidak percaya Linux menjadi seperti sekarang ini, 
perkembangannya begitu pesat dan semoga saja nantinya saya dapat merancang 
program aplikasi seperti yang pernah saya buat di MS Access. 

Rasa optimis dan memandang secara benar cara menggunakan apa yang ada di 
Linux adalah kunci produktivitas dan tidak memaksakan cara yang ada di OS 


Saran saya buat InfoLINUX, carilah inovasi-inovasi yang lebih menarik dan tampilkan 
motto yang membuat rasa optimis dan menjadikan lebih bergengsi bagi para pemakai 
komputer dan seakan-akan PC kurang lengkap tanpa Linux. Terimakasih. 


GIDEONAGUS-VIAEMAIL 


www.infolinux.web.id 


BERITA 


Sekilas Info dari Dunia TI 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Rilis Epiphany 1.0 
MozillaZine melaporkan 
bahwa rilis Epiphany 1.0 
telah dipublikasikan. 
Epiphany merupakan web 
browser berbasis GNOME 
yang menggunakan Gecko 
sebagai mesin rendering- 
nya. Mengapa Gecko yang 
dipilih menjadi mesin 
rendering Epiphany? 
Menurut MozillaZine, 
Epiphany akan fokus 
dikembangkan di atas 
kemudahan penggunaan 
dan kesederhanaan. 
Epiphany akan terintegrasi 
dengan GNOME 2.4 dan 
akan menjadi default 
browser desktop dengan 
logo seperti kaki manusia 
itu. Bagi yang penasaran, 
Anda sudah bisa 
menggunakan dengan men- 
download-nya di http:// 
epiphany.mozdev.org/ 
downloads.html. Di web 
tersebut, Anda bisa 
mendapatkan Epiphany 
untuk distribusi Debian, 
Mandrake, Red Hat, dan 
SuSE. Buat Anda yang tidak 
familiar dengan distribusi itu, 
bisa melakukan instalasi 
lewat kode sumbernya. 

Di Epiphany, Anda akan 
mendapatkan fungsi dasar 
dari sebuah browser, di 
antaranya tabulasi, 
pemblokiran window pop- 
up, toolbar pencarian, mesin 
rendering yang sempurna, 
dan terintegrasi dengan 
kebutuhan desktop. Buat 
yang ingin mencoba browser 
itu, ada baiknya Anda sudah 
menggunakan Mozilla 1.4. 


Rilis Turck MMCache 
Turck MMCache adalah 
sebuah PHP akselerator, 
optimizer, encoder, dan 
Dynamic Content Cache. Tool 
tersebut akan menambah 
performa dari skrip-skrip PHP, 
sehingga waktu pada proses 
kompilasi berjalan dapat 
dieliminasi. 


12 


InroLINUX NOVEMBER 2003 


Proyek Komputasi Grid IBM 


BM pada hari senin, 29 September 2003 

mengumumkan serangkaian proyek Grid di 
seluruh dunia sebagai bagian dari program 
komputasi Grid-nya di dunia industri. Bersama 
SAS, penyedia software cerdas untuk bisnis 
serta mitra lainnnya, IBM memperkenalkan 
produk berbasis Grid baru untuk memenuhi 
kebutuhan padat komputasi dari industri 
keuangan dan perbankan. 

Perkembangan-perkembangan ini menggam- 
barkan kemajuan komputasi Grid yang pesat 
sebagai sebuah alternatif bagi perusahaan- 
perusahaan komersial yang canggih dan banyak 
tuntutan. Proyek-proyek Grid yang diumumkan 


Desain PDA Linux 


dvanced Micro Devices Inc. (AMD) 

mulai menunjukkan update dari desain 
Personal Digital Assistant (PDA) yang berjalan 
di atas Linux buat para vendor hardware 
PDA. Berbasiskan processor AMD 400 MHz 
Alchemy 1100, prototipe desain PDA telah 
didemonstrasikan di bulan Agustus lalu di 
LinuxWorld Conference & Expo, San 
Fransisco. 

“Sejak saat itu pula, AMD memiliki 
sebuah desain prototipe dengan 
penambahan kapabilitas video full-screen 
dan mampu bekerja dengan baik dengan 
interface charger baterai,” kata Vice 


Solusi Accenture dan SAP 
untuk Perbankan 


A ccenture dan SAP AG menandatangani 
perjanjian bersama untuk mengembangkan 
dan memberikan solusi TI bagi perbankan dan 
perusahaan asuransi di seluruh dunia. Solusi 
yang ditawarkan dua perusahaan tersebut 
meliputi solusi standard, custom solutions, dan 
business process outsourcing. 

Dalam perjanjian bersama disebutkan bahwa 
Accenture dan SAP akan mengembangkan serta 
menjual solusi dan layanan komprehensif yang 
didesain untuk membantu perbankan dan 
perusahaan asuransi untuk meningkatkan 


www.infolinux.web.id 


IBM, antara lain proyek grid Morgan Stanley, 
Hewitt Asssociates, dan NLI Research Institute. 

Proyek IBM di Morgan Stanley, IBM 
memigrasikan aplikasi-aplikasi analitis agar dapat 
berjalan di Grid server berprosesor Intel. 
Sehingga diharapkan dapat menghasilkan waktu 
pemrosesan yang lebih cepat. Sedangkan 
proyek di Hewitt Associates, IBM membangun 
sebuah Grid, solusi WebSphere dan Linux, untuk 
aplikasi model pensiun perusahaan. Sementara 
proyek IBM di NLI Research Institute memulai 
sebuah proyek penelitian guna mengurangi 
waktu pemrosesan solusi pengelolaan risiko 
keuangan perusahaan. AHe 


AMD 


President Marketing 
untuk AMD Personal 
Connectivity Solutions 
Group, Phil Pompa. Dan itu 
menunjukkan komitmen AMD di dunia PDA 
yang kini semakin banyak vendor hardware 
maupun software-nya menggunakan Linux 
sebagai sistem operasinya. 

Au1100 merupakan PDA yang menjalankan 
aplikasi OpenPDA berbasis Linux buatan 
Metrowerk Corp. PDA itu terintegrasi dengan 
kernel Linux dan beberapa aplikasi, seperti 
aplikasi untuk menjalankan file musik dan 


video. AHe 
» 
accenture 


efisiensi, mengurangi biaya operasional, dan 
meningkatkan kinerja bisnis. 

Accenture juga akan menjadi mitra develop- 
ment terbesar SAP untuk layanan keuangan dan 
dua perusahaan berencana untuk mengangkat 
sekitar 800 orang—yang akan bermarkas di 
Amerika Serikat, Spanyol dan Jerman —guna 
mengembangkan dan memperluas solusi yang 
sesuai dengan kebutuhan klien perbankan dan 
asuransi per negara. Pengangkatan 800 
karyawan tentu akan menyerap lapangan kerja 
baru di tiga negara itu.AHe 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


BERITA 


Exite untuk Pelajar Puteri Indonesia 


elajar puteri berusia 15-16 tahun dari enam 

Sekolah Menengah Umum (SMU) di 
Jakarta: SMUN 1, SMUN 8, SMUN 68, SMUN 
70, dan SMUN 78, mengikuti Program EXITE 
(EXploring Interests in Technology and 
Engineering) yang diluncurkan oleh PT IBM 
Indonesia. Pelajar puteri itu akan diberikan 
kesempatan mengeksplorasi teknologi dan 
bekerja secara kolaboratif dalam proyek-proyek 
yang berkaitan dengan matematika dan IPTEK 
di kantor IBM Indonesia dan Universitas Bina 
Nusantara. 

Program EXITE berlangsung selama empat 

hari di kantor PT IBM Indonesia dan Universitas 


Alcatel Luncurkan Dua Ponsel Baru 


Icatel kembali menyemarakkan dua 

handset ponsel di Indonesia. Kali ini 
Alcatel meluncurkan dua buah handset-nya 
dengan tipe One Touch 331 dan One Touch 
535. One Touch 331 didesain mudah 
digunakan, diandalkan, dengan harga yang 
terjangkau. Sedangkan, One Touch 535 
dilengkapi dengan teknologi multimedia 
terbaru. Dan hanya One Touch 535 yang telah 
dilengkapi dengan fitur Multimedia Messaging 
Service (MMS) plus VoxMMS (SMS suara). 

Hadir sebagai pembicara Area Director 

Alcatel MPD Asia Pasific, Serge Rocher, 
Manager Channel/Trade Marketing, Alcatel 


Terobosan Baru BII 


ank Internasional Indonesia (BII) menjadi 

bank pertama di Indonesia yang 
menyediakan layanan Cash Deposit Machine 
(CDM). Dengan CDM, seluruh kustomer BII 
dapat melakukan transaksi perbankan, 
khususnya penyetoran, tanpa harus ke kantor 
cabang BII dan pembatas waktu. Fasilitas yang 
baru saja diperkenalkan ke publik itu adalah hasil 
kolaborasi IBM dengan Omron Jepang. 

CDM mampu menampung uang yang 
nasabah setor maksimal sampai 100 lembar dari 
berbagai pecahan, Rp10.000, Rp20.000, 
Rp50.000, dan Rp100.000. Hadir sebagai 
pembicara Director of Consumer Banking BII, 


Sekilas Info dari Dunia TI 


Slackware Linux 9.1 
Rilis kedua Slackware seri 9.x 
sudah bisa Anda nikmati. 
Berbasis GCC 3.2.3, Slackware 
Linux 9.1 tetap mengusung 
kesederhanaan, stabilitas, 
dan keamanan. Slackware 
terintegrasi dengan dengan 
semua yang Anda inginkan, 
baik dari sisi server maupun 
workstation. Di samping 
banyak update program, 
Slackware Linux 9.1 juga 
dilengkapi dengan versi 
terakhir desktop yang banyak 
digemari Linuxer, yaitu 
GNOME 2.4.0 dan KDE 3.1.4. 
Dan kini Slackware dilengkapi 
dengan kernel 2.4.22. 

Fitur lain Slackware Linux 9.1 
diantaranya, XFree86 4.3.0, 
Apache 1.3.28, mendukung 
koneksi jaringan yang 
terenkripsi, mendukung 
peripheral yang berkategori 
hotplug, tool pengembangan 
baru (Perl 5.8.0, Python, Ot 
designer, KDevelop, dan 
Glade), beberapa web 
browser (Netscape Communi- 
cator 7, Kongueror 3.1.4, 
Mozilla 3.1.4, Epiphany 1.0, 
dan Galeon 1.3.9), dan masih 
banyak lainnya. Dengan 
Xfree86 versi terbaru, 
membuat maniak game tidak 
perlu lagi khawatir akan 
kemampuan Linux 
menjalankan game-game 3D. 


IRClib 1.01 

IRClib 1.01 kini sudah bisa 
Anda gunakan. IRClib 
merupakan sebuah library 
berbasis Java yang 
diperuntukkan aplikasi IRC di 
klien. Anda bisa 
mendapatkannya di http:// 
moepii.sf.net. 

Masalah yang telah diatasi 
IRClib, ketika register IRClib 
dengan nickname 

“Moa:::Yo Haa" (atau dengan 
kata lain) misalnya, server dan 
pengguna akan membaca 
nickname Moa. Server bahkan 
bisa mengubah nickname 
sebelum registrasi selesai. 


Bina Nusantara. Hadir sebagai pembicara 
Presiden Direktur PT IBM Indonesia, Betti 
Alisjahbana.AHe 


Heriyadi 


Network Systems, Janson Kwan: dan Country 
Manager Alcatel Mobile Phone Division, Desmon 
Chow. AHe 


Press Conference & Launching 
Cash Deposit Machine 
(BII CDM) 
Jakarta, 25 September 2003 


. 
Cc 
- 

— 
v 

z 


Rudy Hamdani dan Country Manager Financial 
Services Cluster IBM Indonesia, Hengkie 
Kastono.OHe 


www.infolinux.web.id InoLINUX NOVEMBER 2003 13 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


I Made Wiryana 


N Th 


ntuk menghindari biaya lisensi yang tinggi, perlu dicari suatu 

solusi selain meminta potongan harga. Ini sekaligus dapat 

melakukan terobosan untuk permasalahan pembajakan peranti 
lunak dan kebutuhan peranti lunak. 

Universitas, lembaga, atau perusahaan yang semula berkeinginan 
membeli peranti lunak atau menyisihkan dananya untuk lisensi 
khusus peranti lunak, dapat mengumpulkan dana tersebut untuk 
kepentingan pengembangan aplikasi open source. Tentu saja dana 
ini harus dikelola oleh suatu organisasi secara terbuka. Bila enggan 
dapat juga institusi tersebut memberikan dananya secara langsung 
kepada pihak yang membutuhkan. Misalnya dengan membentuk tim 
programer yang tentu saja yang terdiri dari para programer yang 
berpengalaman dan diberi honor per bulan yang memadai untuk 
pekerjaan pemrograman. Sehingga mereka tak perlu memikirkan 
'dapur ngebul'. Pekerjaan programer tersebut adalah turut serta 
dalam pengembangan program open source yang akan banyak 
digunakan, misal OpenOffice, KOffice, Rstat, SciLab, GIMP, dan 
sebagainya. 

Dana ini juga dapat digunakan untuk 
mengembangkan aplikasi untuk kebutuhan 
lokal seperti sistem pengelolaan 
perpustakaan atau sistem pengelolaan 
sekolah, aplikasi perkantoran (otomasi 
surat-menyurat), penerjemahan program 
open source, ataupun pembuatan program kamus Indonesia-Inggris, 
pengembangan spelling checker, thesaurus bahasa Indonesia, dan 
lain sebagainya. 

Dana ini bisa juga untuk kegiatan yang memudahkan 
pemanfaatan program open source secara luas. Misalnya pembuatan 
modul pelatihan dan buku panduan untuk melakukan migrasi, 
pembuatan knowledge based, perangkat video pengajaran program 
open source, dan lain-lain. Hasil dari pengembangan itu diberikan 
bebas kepada masyarakat luas, sehingga pengguna yang akan 
memilih aplikasi alternatif mendapatkan kemudahan. 

Dana ini dapat ditawarkan melalui mekanisme seperti “lelang” 
ataupun ala RUT (Riset Unggulan Terpadu). Jadi ada suatu 
organisasi yang menangani dana ini (tentu saja untuk masalah 
keorganisasiannya harus dibicarakan lebih lanjut lagi). Tapi satu hal 
yang penting dicamkan bahwa pemanfaatan dana ini haruslah 
berupa hasil yang dapat dinikmati oleh semua pengguna, dan 
tersedia secara open source. Tanpa organisasi dapat juga dilakukan 


14  IwroLINUX NOVEMBER 2003 


Terjebak Biaya Lisensi? 
. Gotong-royong 
. Jawabannya 


pendanaan secara langsung kepada pihak (person) yang memiliki 
komitmen untuk melakukan pengembangan peranti lunak open 
source tersebut, agar mereka lebih dapat melakukan kontribusinya 
secara lebih banyak. Dengan cara ini diharapkan pengembangan 
program open source itu dapat diakselerasi sehingga bisa memenuhi 
kebutuhan. Cara seperti ini banyak dilakukan oleh perusahaan distro 
seperti SuSE, Red Hat, Mandrake, Connectiva, dan sebagainya. 
Pemerintah Jerman juga melakukannya dengan membantu 
pengembangan proyek Kroupware Iwww.kroupware.orgl. 

Pemerintah Indonesia sebetulnya dalam skala tertentu sudah 
memulai dengan WinBI dan Kantaya (yang akhirnya mendorong pihak 
Microsoft untuk merilis MS Windows dan MS Office berbahasa 
Indonesia). Yang belum ada atau masih sedikit sekali, adalah bantuan 
dana dari pihak perusahaan (misal dari perusahaan penyedia layanan 
open source) dan dari lembaga pendidikan untuk membantu 
pengembangan open source. Misal, perusahaan yang menggaji 
programernya untuk mengembangkan program open source. 

Linux sudah mulai makin banyak 


Tetapi yang mengganjal, digunakan perusahaan. Penyedia layanan 
belum ada kontribusi 
balik dari mereka... 


Linux juga mulai banyak. Tapi ada yang satu 
yang mengganjal, yaitu kontribusi balik dari 
mereka yang selama ini telah menikmati 
hasilnya (terutama hasil berupa materi). Hal 
ini bukan sebagai suatu usaha 'menagih' 
balas budi, tapi sebaiknya dipikirkan dalam kerangka pengembangan 
open source. Dengan cara ini pengembangan aplikasi bisa 
diakselerasi, sehingga lebih cepat memperoleh manfaat, atau 
memperoleh peranti lunak itu seperti yang kita butuhkan. Kontribusi 
itu dapat berupa bantuan tenaga pemrogram, bantuan dana untuk 
mendukung pemrogram, bantuan laporan bug, dan lain sebagainya. 
Sebetulnya dengan membantu para pengembang open source, 
perusahaan pengguna peranti lunak open source ataupun 
perusahaan penyedia jasa open source akan lebih cepat mengambil 
manfaat ketimbang bila mereka tidak melakukan sumbangan. 

Tentu saja yang jadi pertanyaan bagi kita semua, masih adakah 
semangat gotong-royong di dalam diri kita? Sehingga kita rela 
menyumbangkan dana tapi bukan eksklusif kita saja yang menikmati 
hasilnya? Atau memang kata gotong-royong sudah tidak ada 
tempatnya lagi di komunitas kita? Salam MDGR (Masyarakat Digital 
Gotong Royong)! 

Bagian 2 dari 2 Tulisan 


www.infolinux.web.id 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Semuanya adalah 


Berkas 


da satu hal yang menarik di sistem UNIX (termasuk di Linux), 

yaitu semuanya adalah berkas. Apa maksudnya? Maksudnya 

ya semuanya berkas. Peranti keras pun dilihat sebagai berkas. 
Membingungkan, bukan? Mari kita lihat beberapa contoh. 

Jika kita login ke Linux maka input dan output kita terhubung ke 
sebuah berkas, yaitu berkas terminal. Berkas terminal ini terletak dalam 
direktori “/dev”. Coba ketikkan perintah “tty”. (Perhatikan bahwa 
“Iinux$” adalah prompt dari Linux kita, jangan diketikkan.) 
linux$ tty 
Idev/pts/0 


Dalam contoh di atas, kita terhubung ke “berkas” “/dev/pts/0". 
Pada sistem UNIX yang lain format penamaan berkas terminal 
mungkin berbeda, akan tetapi tetap dia sebagai berkas. Kita bisa 
mencoba mengirimkan teks ke berkas terminal tersebut dan hasilnya 
akan ditampilkan di layar kita. Misalnya kita jalankan perintah “echo” 
yang memperagakan teks yang kita ketikkan 
dan mengarahkan output-nya ke berkas tty 
seperti contoh di bawah ini. 
linux$ echo “coba” » /dev/pts/0 
coba 


Dalam contoh di atas, kata “coba” 
diperagakan di terminal kita. Sebetulnya secara teori kita juga bisa 
memperagakan teks tersebut di terminal orang lain yang sedang login 
juga. Misalnya ada kawan yang sedang login dan terhubung ke pts/1, 
maka kita bisa mengganggunya dengan mengirimkan teks ke terminal 
dia. Namun pada kenyataannya ini tidak dapat dilakukan karena 
'kepemilikan' dari berkas tersebut menjadi milik pengguna yang sedang 
login dan terikat ke pts tersebut. (Coba lihat kepemilikan berkas tersebut 
dengan perintah “Is”. Perhatikan bahwa group others tidak memiliki 
akses baca tulis ke terminal tersebut.) Jadi kita tidak dapat 
mengganggunya, dan orang lain juga tidak dapat mengganggu kita. 
Kalau kita memiliki akses super user (root), tentunya kita bisa 
melakukan hal tersebut. 

Contoh di atas adalah untuk contoh output. Contoh untuk input juga 
dapat dilakukan dengan cara yang sama. Ketikkan perintah “cat” di 
bawah ini. 

linux$ cat « /dev/pts/0 


Setelah kita ketikkan perintah di atas, layar seperti hang. Sebetulnya 


www.infolinux.web.id 


Berkas input atau output 
ini kemudian dapat kita 
hubungkan ke apa saja... 


Budi Rahardjo 


dia menanti perintah kita. Coba ketikkan apa saja. Maka teks yang kita 
ketikkan akan diperagakan kembali (echo) di layar. Jika kita bosan, 
tekan tombol “ctrI-C” untuk keluar dari perintah di atas. Perintah di atas 
membaca masukan dari tty kita, yaitu dalam contoh ini adalah berkas “/ 
dev/pts/0”, dan kemudian memperagakan hasilnya di layar. Sebetulnya 
secara teori kita pun dapat membaca tty milik orang lain. Ini salah satu 
prinsip dari penyadapan (snooping). Tentunya hal ini hanya dapat 
dilakukan oleh pemilik tty tersebut atau oleh root, kalau tidak, bisa 
kacau. 

Apa untungnya jika semuanya dilihat sebagai berkas? 
Keuntungannya adalah jika kita membuat sebuah program, maka kita 
hanya perlu menangani berkas dalam input dan output-nya. Berkas 
input atau output ini kemudian dapat kita hubungkan ke apa saja, 
karena di UNIX semuanya adalah berkas. Kalau misalnya tidak 
demikian, maka program kita harus menangani input dan output yang 
berbeda-beda. Misalnya, harus ada bagian program yang menangani 
kalau inputnya dari keyboard, harus ada 
bagian yang berbeda kalau input-nya 
berasal dari mouse atau berasal dari 
output program lain, dan seterusnya. 
Program kita menjadi sangat kompleks. 

Selain direktori “/dev” ada direktori “/ 
proc” yang berisi “berkas-berkas” khusus 
juga. Misalnya di direktori “/proc” ada berkas yang bernama 
“cpuinfo”. Coba lihat isi berkas tersebut dengan perintah “cat”. 
linux$ cat /proc/cpuinfo 


processor 10 

vendor id : Genuinelntel 

cpu family : 6 

model : 17 

model name : Pentium III (Katmai) 
stepping R3 

cpu MHz : 501.141 

cache size A5 1122KB: 


Perintah di atas akan memperagakan informasi mengenai CPU Anda. 
Coba lihat isi direktori “/proc” dan lihat isi berkas lain seperti “pci", 
“uptime”, dan lain-lain. Anda bisa membuat program kecil yang 
memperagakan berbagai hal tentang sistem Anda. Program Anda bisa 
sederhana karena, lagi-lagi, semuanya adalah berkas!A 


InoLINUX NOVEMBER 2003 15 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Michael S. Sunggiardi 


ibut-ribut soal kejanggalan Tim Pakar TI KPU (Komisi Pemilihan 

Umum) tentang pengambilan keputusan menggunakan produk 

Microsoft untuk pelaksanaan Pemilu tahun depan, cukup panas 
dan banyak yang terbakar. Sampai-sampai pihak panitia melakukan 
tender ulang untuk memenuhi berbagai kritikan dan kecaman dari 
pengadaan ini. 

Bicara soal pengadaan peranti keras dan infrastruktur mungkin 
memang sarat KKN, karena perputaran uang di sana sangat 
memungkinkan untuk terjadinya gesekkan-gesekkan yang tidak enak 
dan enak sekaligus. Tetapi kalau saya amati di bagian peranti lunaknya, 
pengambilan keputusan untuk menggunakan produk Microsoft memang 
ada betulnya, di samping memang aneh kedengarannya, karena 
berlawanan arus dengan kebiasaannya kita memihak gerakan open 
source. 

Setelah UU HaKI diberlakukan, kita mulai melihat kenyataan bahwa 
Linux masih susah menembus pasar Indonesia yang sebenarnya, karena 
kebiasaan orang Indonesia 
menggunakan produk Microsoft selama 
20 tahun lebih tidak bisa dihapus dalam 
sekejap. 

Keberhasilan komunitas pengguna 
Linux pada saat ini sepertinya hanya 
dalam taraf memperkenalkan Linux ke 
masyarakat dan memperlihatkan ke seluruh pengguna Microsoft, bahwa 
Linux tidak kalah dengan Microsoft dan dapat dipakai sebagai alternatif 
dalam pekerjaan sehari-hari. Sementara penggunaan lanjutan untuk 
sistem yang dipakai di perkantoran, sepertinya Linux belum memberikan 
jaminan untuk pemakaiannya. Linux juga sudah berhasil dipakai oleh 
komunitas TI Indonesia di jajaran bisnis ISP (Internet Service Provider) 
serta bisnis-bisnis yang baru tumbuh setelah Linux sudah populer. 

Sementara untuk pemakaian di rumahan, Linux masih dalam usaha 
untuk dipakai oleh banyak orang, semata-mata hanya disebabkan oleh 
ketidakmampuan dari pengguna untuk melakukan adaptasi terhadap 
perubahan yang terjadi. Sementara itu, jika bicara program aplikasi, 
masih banyak orang yang khawatir terhadap kompatibilitas Linux 
terhadap Windows. Misalnya, data presentasi dari program PowerPoint, 
tidak seratus persen bisa dibuka dan dijalankan di Linux, apalagi jika ada 
animasinya. 

Kalau melongok ke pemakai rumah, banyak pemakai memerlukan 
games atau program mainan di komputer, dan jika kita melihat sistem 
operasi Linux, program mainan sangat terbatas jumlahnya, di samping 


16  InroLINUX NOVEMBER 2003 


Siapa yang Salah? 


tidak adanya kompatibilitas dengan program sejenis yang 
dikembangkan di Microsoft Windows. 

Usaha untuk melakukan persamaan atas semua program yang jalan 
di Windows terus berlangsung. Tetapi untuk sebagian besar pengguna 
yang memang membutuhkan ketepatan dan kecepatan data, proses ini 
tidak bisa menunggu dengan lebih lama. Dalam ketidakmenentuan ini, 
banyak pihak yang dengan cepat mengambil keputusan untuk tetap 
menggunakan produk Microsoft dan kasusnya memang terjadi di Tim 
Pakar TI KPU Indonesia. 

Berdasarkan pengamatan selama berlakunya UU HaKl, banyak 
perusahaan menengah ke atas yang sudah memutuskan untuk tetap 
menggunakan Microsoft. Karena menurut mereka, Linux itu penuh 
dengan misteri, ketidaktentuan dan berisiko memacetkan proses 
bisnisnya. Misteri karena memang banyak yang menjadi tanya besar 
bagi calon pengguna di kantoran, apakah semua kebutuhan mereka bisa 
dipenuhi oleh Linux, apakah semua perangkat yang sudah ada bisa 

dijalankan sebagaimana mestinya, dan 


kita mulai melihat kenyataan vs »ssa oenusa, akan semua 
bahwa Linux masih susah 
menembus pasar Indonesia... 


peranti lunak yang sudah dibuat dan 
termasuk sebagai investasi bagi 
mereka bisa jalan tanpa masalah. 

Ketidaktentuan juga merupakan 
bagian yang tidak lepas dari 
pengambilan keputusan ini, karena jumlah perusahaan yang 
berkonsentrasi di Linux tidak begitu banyak, di samping ke- 
profesionalismeannya belum teruji, karena memang baru berdiri 
beberapa tahun belakangan. Mereka khawatir, setelah satu-dua tahun 
ke depan perusahaannya gulung tikar dan tidak bisa melayani mereka 
seperti yang diharapkan. 

Risiko mengubah kebiasaan yang sudah bertahun-tahun juga 
merupakan hal yang ditakuti oleh banyak pengambil keputusan di 
perusahaan menengah ke atas, karena mereka khawatir proses 
penggantian sistem ini akan menyebabkan terhambatnya roda bisnis 
mereka. 

Bagi perusahaan yang memang sudah punya anggaran, pemakaian 
peranti lunak Microsoft memang tidak ada masalah. Cuma kembali lagi 
kita harus berhitung dalam hal membelanjakan devisa negara, di mana 
kalau semua pengguna komputer di Indonesia menggunakan produknya 
Microsoft, entah berapa banyak uang yang masuk ke Amerika, tepatnya 
ke Bill Gates, sementara kehidupan di Indonesia ini megap-megap 
seperti ikan kekurangan air. 0 


www.infolinux.web.id 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Solusi Kami Buat Anda 


Semua surat/e-mail yang masuk menjadi milik /nfoL/NUX dan redaksi berhak menyuntingnya tanpa mengubah 
maksud serta tujuan. Kami tidak dapat membalas surat/e-mail Anda secara individu. Kirimkan surat/e-mail 


Anda ke: Kinik@infolinux. co.id. 


Halo redaksi! Saya baru saja 
menggunakan Linux selama 
beberapa minggu. Saya sedikit kesulitan 
dalam mengambil screenshot sebagian 

ataupun satu layar penuh. Saya 
menggunakan Red Hat 9. Apakah kita 
dapat dengan mudah mengambil 
screenshot di Linux? 


T Mengambil screenshot 


Inung, Jelambar 


Halo juga Inung. Tentu saja kita 

dapat dengan mudah mengambil 

screenshot di Linux. Anda bisa 
mempergunakan fasilitas bawaan GNOME 

(desktop default Red Hat 9) dengan cara 

mengklik kanan pada taskbar dan memilih 

Add to panel|Button|Screenshot. Alternatif 

lain adalah dengan mempergunakan import, 

program bawaan Image Magick. 

Penggunaan import jauh lebih hebat dan 

fleksibel. Berikut ini adalah cara untuk 

mengambil screenshot dengan import: 

@ Buka terminal. 

@ Berikan perintah import Xnama file 
untuk menyimpan screenshot.ekstensi» , 
misal import a.png. 

@ Pilih area yang ingin diambil screenshot- 
nya dengan mouse. 


Dapatkah Redaksi InfoLINUX 

memberitahukan bagaimana 
caranya keluar dari program midnight 
commander? Setiap saya menekan 
tombol F10, yang tampil adalah menu 
terminal saya? Sementara pada mc itu 
sendiri tertulis F10 untuk keluar dari 
program. Saya adalah pengguna setia 
Norton Commander dan sangat terbantu 
dengan mc tersebut. Terimakasih 

Herawati, Bekasi 


T Cara keluar dari MC 


Kami menduga Anda 

mempergunakan terminal GNOME. 

Penekanan F10 sendiri bagi terminal 
GNOME secara default akan mengaktifkan 
menunya, tanpa peduli dengan fungsi F10 
pada program yang sedang berjalan di 


18  InroLINUX NOVEMBER 2003 


bawahnya. Solusinya, untuk mc, Anda 
dapat menekan kombinasi tombol ESC-0. 
Apabila Anda lebih senang agar terminal 
GNOME mengalah, maka pilihlah menu Edit 
IKeybindings dan nonaktifkan pilihan 
Disable menu access key (F10 by default). 


dan KDE 

Saya memiliki satu pertanyaan 
yang cukup menggelitik. Pertanyaannya 
adalah, apakah saya bisa memiliki dua 
taskbar yang dijalankan berbarengan, di 
mana masing-masing adalah taskbar dari 
GNONME dan taskbar dari KDE. 

Joana, Jakarta 


T Menjalankan GNOME 


Halo Joana. Pertanyaan kamu 

memang cukup menggelitik. Dan 

jawabannya adalah mungkin. Kami 
asumsikan Anda menggunakan GNOME. 
Tentunya, Anda sudah memiliki taskbar 
(panel) dari GNOME tersebut. Untuk 
menjalankan taskbar dari KDE, jalankanlah 
program kicker. Maka, sebuah taskbar KDE 
pun akan muncul. Anda memiliki dua buah 
taskbar sekarang, masing-masing dari 
GNOME dan KDE. 


Redaksi yang baik, saya sangat 

senang karena belakangan 
InfoLINUX banyak membahas Debian. 
Secara pribadi, saya cukup kagum 
dengan manajemennya. Sayangnya, 
saya baru saja mulai mencoba untuk 
menyukai Linux sehingga Linux masih 
terasa susah. Saya tertarik dengan cara 
penggunaan apt-get. Begitu mudah. 
Sayangnya, teman saya juga 
mengajarkan saya penggunaan apt- 
cache. Saya menjadi pusing. Sebagai 
pengguna windows, saya tidak terlalu 
menyukai acara ketik mengetikkan 
perintah. Adakah semacam program 
lengkap dari melihat program apa saja 
yang ada di Debian sampai instalasi dan 
penghapusannya? Terimakasih. 

Ronny Pasaribu, Surabaya 


T Apt-get susah 


www.infolinux.web.id 


OK maag Tn DSA Watak Oi era Ds ama Di ba Ui 


Ol Binkton SomOilon di Teminal | Sima ir Orang mo 


& Synaptic 


Ronny yang baik, untuk itu, Anda 

bisa mempergunakan aptitude yang 

berjalan di modus teks ataupun 
synaptic yang berjalan di modus GUI. 
Dengan kedua too/ tersebut, Anda tidak 
usah berurusan lagi dengan apt-get atau 
apt-cache langsung. Gunakan apt-get untuk 
menginstall kedua program tersebut. 


Apakah ada program untuk bekerja 
dengan Oracle di Linux? 
Terimakasih atas jawaban yang diberikan. 
Rahmat, Semarang 


T Bekerja dengan Oracle 


Anda bisa mempergunakan TOra. 

Program yang satu ini cukup lengkap 

dan datang bersama help yang 
cukup memadai. Dapatkan TOra di http:// 
www.globecom.se/tora. 


Te hentontara tetas DAN X5 — Tue Sep 


FI TonTas: 
De Eat Tools Wiraow telp 


— 


Nam 


Welcome Torn 


Oj/ Bkinkore-OpenOficecil Tambal” 17” Tomtaa2 


& TOra 


Saya adalah penggemar berat TCL. 
Saya ingin bertanya, apakah ada 


T IDE untuk TCL 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


IDE untuk TCL agar pemrograman dapat 
dilakukan dengan mudah? 
Gunawan, Pontianak 


Anda bisa mempergunakan Visual 

TCL. Visual TCL akan sangat 

membantu Anda dalam merancang 
interface program. Dapatkan Visual TCL di 
http.//vtci.sourceforge.net. 


li Mtintcere-OpaOttea| DD VimatTel D1. Neni! E—) 


& Visual TCL 


Untuk Redaksi /nfoLINUX. Apakah 
saya bisa melihat semua device 


T Melihat device USB 


USB yang terkoneksi pada komputer 

saya? Terimakasih atas jawaban yang 

diberikan dan sukses untuk InfoLINUX. 
Joni, Pontianak 


Halo Joni. Untuk melihat device USB 

yang terpasang pada komputer, 

silahkan gunakan USBView yang 
dibuat oleh Greg Kroah-Hartman, salah 
seorang kernel hacker yang cukup ternama 
dan aktif. Anda bisa men-download 
USBView di http.//usbview.source- 
forge.net. Selamat mencoba! 


GNOME 

Saya baru saja menginstal Red Hat 
9. Setahu saya, Red Hat menggunakan 
GNOME sebagai desktop. Sayangnya, 
saya tidak bisa menemukan fasilitas 
autohide taskbar seperti halnya pada 
Windows. Padahal, saya sangat terbiasa 
dengan autohide. Apakah GNOME 
mendukung autohide? 

Hadinata, Jakarta 


T Autohide panel pada 


Solusi Kami Buat Anda 


Tentu saja bisa. Silakan klik kanan pada 
panel yang Anda inginkan untuk autohide, 
kemudian pilihlah Properties. Pada sebuah 
dialog yang muncul, aktifkanlah pilihan 
Autohide. 


Freeamp 
Halo redaksi. Saya baru berkenalan 


dengan Linux dan mendapati 
XMMS sangat mirip dengan WinAMP. 
Saya sangat senang menggunakannya 
karena tombol keyboard yang digunakan 
sama dengan WinAMP. Akan tetapi, 
beberapa teman saya pernah menyebut- 
kan Freeamp sebagai alternatif pemutar 
MP3 seperti halnya XMMS. Di manakah 
saya bisa mendapatkan Freeamp? 

Sunaryo, Riau 


Halo juga Sunaryo. Senang men- 

dengar Anda menikmati multimedia 

di Linux. Untuk mendapatkan 
Freeamp (atau sekarang lebih dikenal 
dengan nama Zinf), Anda bisa download 
dari http://www.zinf.org. 


0) : 
/oLinux solution 


Aplikasi SMS untuk BISNIS Anda 


Bank, Hotel, Multilevel-marketing, 
Distributor, Games, Travel, Airlines, 
Bengkel, Pabrik, Club, Property Agent, 


CRM, dil. 


Tel : #62 21 5362390, 6684079, Fax: #62 21 5362295 


GAtinuxindo 


Wisma Bisnis Indonesia Lt.4, F-415 


Jl. Letjen S.Parman Kav 12 
Jakarta 11480w 


www.linuxindo.com 


Rubrik ini hasil kerja sama IBM Indonesia dan Majalah InfoLINUX 


Solusi IBM Buat Anda 


an ea ea Ke  IBIVI Indonesia sangat peduli terhadap perkemba- 
AA ngan Linux di Indonesia. Secara global, IBM 
SE" SO ceorporation juga telah melakukan banyak hal 


untuk mendorong tumbuh kembang Linux di seluruh dunia dan 
mempermudah pelanggan untuk mengadopsi Linux. Sebagai salah satu 
langkah yang diprakarsai oleh IBM Indonesia, maka sejak bulan Februari 
2003 kami bekerja sama dengan Majalah InfoLINUX berpartisipasi dalam 
menjawab pertanyaan dari pembaca pada kolom “Klinik Linux” dengan 
tujuan memberikan informasi ringkas, padat, dan berguna bagi 
pengguna Linux. Sebagai latar belakang mengapa IBM serius dengan 


Linux, di bawah ini ulasannya. Untuk pertanyaan-pertanyaan bisa 
ditujukan ke direct@id.ibm.com. Informasi lain yang berkaitan dengan 


Linux di IBM dapat Anda lihat di: 
http:/www.ibm.com/linux 


http://www.ibm.com/developerworks/linux 


Dalam IBM Small Business Suite 
untuk Linux, bagaimana cara 
menginstal agen instalasi pada komputer 

sasaran? 


T Agen instalasi 


Masukkan CD-ROM #2 ke dalam 

drive, masuk ke dalam direktori /mnt/ 

cdrom/IBM instagent/linux, dan 
ketikkan perintah: 


.IDJT agent-install 
Kebutuhan memory 
Berapa banyak memory yang 
diperlukan untuk menjalankan 
Linux? 


Dibutuhkan antara 16-32 MB RAM 

untuk menjalankan Linux, tetapi 

disarankan mempunyai memory 64 
MB RAM 


DB2 REXX 


TI Apakah program pelengkap DB2 
REXX akan tersedia untuk Linux? 


Untuk saat ini, masih belum tersedia. 
Implementasi DB2 IBM mendukung 
Perl pada Linux. 


Setup DB2 
Di Linux, mengapa setup DB2 


(db2setup) mengembalikan pesan 
ksh: 
command 
not found error? 


20 InroLINUX NOVEMBER 2003 


Korn shell (ksh), di mana db2setup 

dijalankan, mungkin belum diinstal 

pada system. Periksa ksh pada /usr/ 
bin (Is /usr/bin | grep ksh). 

Jika ksh ditemukan pada /usr/bin, 
periksa ulang bahwa path environment 
variable mengarah ke /usr/bin 

Jika ksh tidak ditemukan pada system, 
instal paket pdksh. Jika menggunakan 
Linux Red Hat, paket ini terdapat pada CD 
di dalam direktori /mnt/cdrom/RedHat/ 
RPMS. Pengguna versi lain dari Linux dapat 
men-download paket ini dari http:// 
www.Ipm.org. 

Gunakan perintah di bawah ini untuk 
instalasi paket: 

Rpm -ivh pdksh-5.2.13-3.1386.rpm 


Builder 

Bagaimana cara mengaktifkan IBM 
Websphere Homepage Builder untuk 
Linux? 


T Websphere Homepage 


Untuk mengaktifkan WebSphere 

Homepage Builder untuk Linux, 

masukkan baris perintah berikut di 
jendela Xterm: 


# hpbuilder -e 
DB2 control center 
TI Bagaimana saya memunculkan 
DB2 control center di Linux 
berbasiskan desktop jika instalasi 
sebenarnya ada pada Linux Server lain? 
Anda perlu untuk membuat koneksi X11 


www.infolinux.web.id 


antara komputer desktop Anda 

dengan server. Untuk contoh, 

jalankan Exceed untuk membuat 
koneksi tipe ini. Lalu buat sebuah sesi ssh 
dengan 'X11 fowarding enabled' yang akan 
memungkinkan Anda untuk memunculkan 
GUI pada system dan program sesung- 
guhnya akan dijalankan dari server. Dalam 
kasus ini, ketik 'db2cc & akan memun- 
culkan DB2 control center di komputer 
desktop Anda. 


Program sekelas Out- 
TI look 

Apakah program yang sekelas 
dengan Microsoft Outlook di Linux? Dan 
di manakah saya bisa memperolehnya? 
Atas perhatiannya saya ucapkan 
terimakasih. 


Anda bisa mempergunakan Ximian 

Evolution. Ximian Evolution kini 

adalah bagian dari GNOME Office. 
Program yang satu ini bisa diandalkan. 
Dapatkan Ximian Evolution di http:// 
www.ximian.com. 


Sama Kan Eren 


Rioib itik 


- 


O1 Dinkes OrerOtisel &55emmy -Kinin Evalia! 2 Lonire... dp Sromeei ai 


& Ximian Evolution 
Mengetahui kode 
TI semua negara 
Bagaimanakah agar saya dapat 
mengetahui kode setiap negara lengkap 
dengan domain-nya? 


Anda bisa mempergunakan program 

countrycodes. Program ini dapat 

menampilkan kode untuk setiap 
negara dalam dua huruf atau tiga huruf 
sesuai ISO 3166. Selain itu, program ini 
juga dapat menjelaskan arti domain untuk 
negara tersebut. Dapatkan countrycodes di 
http://www.grigna.com/diego/linux/ 
countrycodes/countrycodes-1.0.3.tar.gz. 


PENGANTAR 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


31 


BNN 


INDEKS 


TV Tunner 
AverTV XGA Edition 


Barebone 
MSI Mega PC 


TV Tunner 
PixelView PlayTV Box 


DVD R/RW 
Plextor PX-708A 


Modem 
Prolink Modem 56K 
1456pvc 


Modem 
EZ Connect 
SMC3056IM 


Linux Ready 

Acer Altos G301 

HP PSC 2210 all-in-one 
HP Business Inkjet 
3000 


Anjuta 1.2.0 
Alat Bantu 
Pemrograman 


Epiphany Browser 
0.3.4 
Web browser 


John the Ripper 1.6 
Alat bantu Keamanan 


Game 
Dossi Zola 


Game 
XMAME 


HERIYADI: 
TV tunner eksternal, 
gaya nonton TV baru. 


22 


InroLINUX NOVEMBER 2003 


Nonton TV di Linux 


Tanpa Driver 


Hampir semua hardware yang tertancap dalam sebuah komputer 
membutuhkan dukungan driver dari produsennya. Tapi, apakah ada produk 
yang sama sekali tidak disertai driver-nya? 


ertanyaan itu rasanya cukup menggelitik. 

Mengapa? Karena sampai saat ini, khusus 

untuk Linux, masih belum banyak 
produsen hardware yang secara khusus 
menyertakan driver untuk Linux. Tetapi di situlah 
uniknya Linux. Meski tidak disertai driver, tidak 
semua produk tidak berjalan di sistem operasi 
yang mulai banyak diminati orang itu. Artinya, 
ada beberapa produk yang mulus jalan di Linux 
tanpa perlu driver. 

Di Linux, produk-produk ber-interfaci 

biasanya merupakan produk yang tidz 


bersangkutan di komputer 
Anda bisa langsung meng 


produk-produk removable 

Sekarang, tidak hanya produ i 
USB yang tidak memerlukan driver. Sebuah TV 
tunner eksternal, yang terhubung. ke komputer 
dengan kabel VGA juga bisa, bahkan-bisa Anda 
jalankan tanpa harus CPU berjalan. Dan itu 
merupakan inovasi baru yang dikembangkan oleh 
para produsen TV tunner. Singkatnya, produk-ini 
sebenarnya tidak perlu dukungan CPU''sama 
sekali 

Hadirnya TV tunner eksternal, rasanya sangat 
membantu para Linuxer yang ingin di sela-sela 
waktunya menikmati hiburan dari layar televisi. 
Mengapa demikian? Karena, TV tunner internal 
yang ada masih belum bisa digunakan dengan 
mudah, dalam arti kita masih harus lihat chipset 
TV tunner internal bersangkutan dan men- 
download driver-nya. Hampir semua kebutuhan 
sistem TV tunner eksternal yang ada cukup 
fleksibel. Paling tidak, Anda hanya diminta 
menggunakan monitor atau proyektor yang 
memiliki VGA output. 

Edisi kali ini, kami mendapatkan pinjaman dua 
TV tunner eskternal, yaitu keluaran PixelView 
dan AverMedia. Anda cukup menancapkan kabel 
VGA monitor ke produk ini dan menancapkan 


www.infolinux.web.id 


kabel VGA yang telah disediakan ke CPU. 
Apabila Anda tidak bermaksud menjalankan 
komputer, Anda tidak perlu mencolokkan 
konektor VGA ke CPU. Colokkan power, Anda 
pun sudah bisa melihat berbagai acara yang 
ditampilkan di televisi. 

Mudah bukan? Produk multimedia lain yang 
kami ulas adalah DVD-RW. Dengan bantuannya, 
kami dapat melihat film-film layar lebar yang 


dikemas dalam bentuk VCD atau DVD. Tidak 


sebuah barebone dan dua buah 

1” kami hadirkan secara khusus ke 

lapan “Anda. 

Produk yang berpredikat “Linux Ready” kali 
, diantaranya dua printer dan sebuah server. 
ua printer tersebut adalah printer inkjet 

aran HP, sedangkaniserver-nya buatan Acer. 
Buat Anda yang senang dunia sekuriti, Anda 
ak boleh melewatkan ulasan software kami. 
Sebab,.kali ini kami sajikan sebuah software 
untuk mendekripsi password. la adalah Jon De 
Ripper. Senang bermain-main kode-kode 
pemrograman? Jangan khawatir kami juga 
mengulaskan. Anjuta untuk Anda. Lalu 
bagaimana mendapatkan source dari kedua 
aplikasi.itu?2 Gampang, gunakan saja Epiphany, 
sebuah-browser yang menggunakan mesin 
Mozilla. 

Untuk mengisi waktu santai, Anda bisa 
sesekali memainkan game yang kami ulas kali 
ini. Di awali dengan sebuah game strategi, 
Dossi Zolla. Dengan Dossi Zolla, Anda kembali 
diingatkan dengan game-game strategi dalam 
sebuah board. Tentu hal itu akan mengulang 
romantisme ketika Anda bermain game strategi 
dalam board. 

Xmame adalah game terakhir yang kami ulas. 
Xmame adalah sebuah emulator game. Dengan 
tools ini Anda bisa memainkan game semisal 
Neogeo. Bagaimana? Rasanya Anda bisa 
langsung menyimak ulasan-ulasan kami kali ini. 
Selamat membaca!A 
Heriyadi (heriyadi@infolinux.co.id) 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


HARDWARE 


AverIV 


XGA Edition 


TV TUNNER 

Kisaran harga: US$165 

Kontak: Bursa Computer & 
Communication, Jakarta. (021) 6344111 
Situs web: www.aver.com 


Aw penasaran nonton acara 
televisi di Linux? Masih kesulitan 
dengan TV Tunner internal yang ada 
dipasaran? Untuk mengobati rasa 
penasaran Anda, coba gunakan TV 
tunner eksternal. TV tunner yang sempat 
kami uji itu adalah AverTV XGA Edition. 
Kebutuhan sistem AverTV dan hampir 
semua TV Tunner yang ada, cukup 
fleksibel. Paling tidak, Anda hanya diminta 
menggunakan monitor atau proyektor 
yang memiliki VGA output. 

Dalam paketnya juga disertakan 


& Produk ini bisa Anda posisikan 
vertikal maupun horizontal 


pijakan, yang membuat AverTV ini 
seperti tengah berdiri tegak. Kalaupun 
pijakan tersebut hilang, Anda masih bisa 
meletakan produk ini dalam keadaan 
horizontal. 


Fitur dan pengujian 

Sekilas tampak dari depan tidak ada 
yang menonjol kecuali sebuah LED 
indikator untuk PC dan TV. Padahal 
ada sebuah kotak kecil, tampak depan, 
yang memuat konektor-konektor video 
dan audio yang seluruhnya berjumlah 
enam konektor. Jika dilihat dari sebelah 


Hasil Tes dan Ulasan Hardware 


kanan atau sebelah atas jika produk ini 
diletakkan horizontal, terdapat empat 
tombol untuk power, source, volume, 
dan channel. Sedangkan dilihat dari sisi 
belakang, jumlah konektor yang 
tersedia lebih banyak dibandingkan 
konektor yang ada di depan (dalam 
kotak). 

Untuk resolusi televisi, produk yang 
berdimensi 9,45x4,06x2,15 inci ini, 
setidaknya ada tiga pilihan resolusi 
televisi yang bisa Anda gunakan, yaitu 
640x480, 800x600, dan 1024x768. 
Dan resolusi itu tidak akan 
mempengaruhi tampilan monitor Anda. 
Kalau TV tunner eksternal lain ada yang 


mendukung - 
penggunaan 
konsole game, Instalasi 5/5 
AverTV tidak. Dan Fitur 3/5 
keterangan itu jelas- Harga 3/5 
jelas terlihat di web- Performa 3/5 
nya.A 

Heriyadi :LINUX Rating 
(heryadi@infolinux.co.id) “A4 3/5 


MSI 
Mega PC 


BAREBONE 

Kisaran harga: US$300 

Kontak: PT Alfa Artha Andhaya, Jakarta. 
(021) 612-4366 

Situs web: www.msi.com.tw 


Ta hanya perusahaan pembuat 
peripheral yang melakukan inovasi 
dibidang TI. Perusahaan pembuat 
motherboard, bahkan perusahaan 
pembuat casing, melakukan inovasi guna 
melancarkan proses penjualan. Salah satu 
inovasi yang mereka lakukan, membuat 
CPU dalam ukuran mini. Tidak tanggung- 
tanggung yang mereka lakukan, mereka 
memangkas ukuran motherboard yang 
ada hingga 1/2 ukuran motherboard 
normal. 

Berbeda dengan CPU-CPU yang ada 
di pasaran (normal), paket penjualan 
komputer mini atau sering disebut 
barebone, tidak lengkap. Artinya, Anda 


& Desain cantik dengan kegunaan 
ganda 


masih harus menambahkan peripheral 
komputer lain seperti, processor, 
harddisk, dan memory. Tetapi, untuk 
peripheral lainnya sudah lengkap tersedia 
di komputer mini ini. 

Komputer mini kali ini merupakan 
keluaran Micro Star Int"! Co., Ltd. MSI 
Entertainment begitu sebutan buat 
komputer mini perusahaan yang 
bermarkas di Taiwan ini. Selain berfungsi 
sebagai sebuah komputer, Mega PC bisa 
juga Anda fungsikan sebagai sebuah radio 
atau player MP3. Jika beruntung, Anda 
akan mendapatkan TV Tunner yang 
diberikan secara opsional. 


www.infolinux.web.id 


Mega PC menggunakan chipset SiS9 
651 dan SiS? 962. Dukungan 
memory komputer mini ini sampai 2 
GB (dua slot) dengan jenis memory 
DDR333/266/200. Bentuknya yang 
mini membuat Micro Star Int'l Co., Ltd. 
hanya memberikan sebuah slot PCI dan 
AGP. 


Pengujian 
Sebelum pengujian, kami melengkapi 
produk ini dengan processor Intel Pentium 
4 2,4 GHz, memory Corsair PC3200, 
512 MB, dan harddisk 30 GB. Dari 
spesifikasi processor yang kami gunakan 
dalam pengujian, Linux mengenalinya 
sebagai processor dengan kecepatan 
2399,763 MHz. Nilai BogoMIPS untuk 
barebone ini cukup baik, yaitu 4784,12 
BogoMIPS. 
Sementara nilai 


Pengujian 


numeric sort dan Instalasi 4/5 
string sort-nya, Fitur 415 
819,51 iterasi/detik Harga 3/5 
dan 76,61 iterasi/ Performa 3/5 
detik.A 

Heriyadi ALINUX Rating 
(heryadi@infolnx.co.id) US 


InroLINUX NOVEMBER 2003 23 


HARDWARE 


Hasil Tes dan Ulasan Hardware 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


PixelView 


PlayTV Box 


TV TUNNER 

Kisaran harga: US$90 

Kontak: www.prolink.com.tw 
Situs web: www.prolink.com.tw 


Pp ara produsesn TV tunner mulai 
memanjakan para penggunanya. 
Lihat saja, kalau sebelumnya agak repot 
menjalankan sebuah TV tunner 
(internal) di Linux, kini apapun sistem 
operasinya tetap bisa melihat tayangan 
televisi via monitor komputer. TV 
tunner eksternal di desain tanpa perlu 
menginstal driver. Dan bisa dibilang 
hubungannya dengan komputer hanya 
sebatas memanfaatkan monitornya 
saja. 

Ibarat sebuah saklar, Anda bisa 
memanfaatkan PlayTV untuk 


Produk ini 
sama sekali 
tidak mem- 
butuhkan 
driver 


menghidupkan atau menjalankan fungsi 
Televisi. Dan Anda bisa melihat 
informasi terkini di televisi ketika Anda 
tengah 'malas' atau jenuh mengerjakan 
rutinitas sehari-hari tanpa beranjak dari 
kursi Anda. 


Fitur dan pengujian 
Mudahnya Anda melakukan pergantian 
keinginan, ingin nonton TV atau 
mengerjakan rutinitas sehari-hari, 
merupakan salah satu kelebihan 
PlayTV. PlayTV juga bisa Anda 


gunakan sebagai sebuah media dari 
VCR, VCD, dan DVD ke monitor. 
PlayTV memiliki dimensi 
20x16x4,6 cm. Tampak depan, 
sebuah penerima infra merah, tiga buah 
LED indikator untuk power, televisi, 
dan AV1/AV2, serta sebuah tombol 
power on dan off. Sedangkan tampak 
belakang, sebuah konektor ke antena 
TV, tiga buah konektor audio in (dari 
konsol game, VCR, dan lainnya) dan 
sebuah konektor audio out, dua buah 
konektor VGA, dan sebuah konektor S- 
Video, audio in, serta konektor power. 
Mandrake Linux 9.1 adalah 
distribusi Linux yang kami gunakan. 


Kami tidak me- 2 


ngalami kesulitan 


sama sekali dalam Instalasi 5/5 
pemasangan Fitur 2/5 
maupun Harga 3/5 
mengoperasian Performa 3/5 
produk ini.A 

Heriyadi :LINUX Rating 
(henyadi@infolinux.co.id) “A0 3/5 


Plextor 


PX-708A 


DVD R/IRW 

Kisaran harga: US$350 

Kontak: Bursa Computer & 
Communication, Jakarta. (021) 634-4111 
Situs web: www.plextor.com 


ama Plextor tentu bukan nama asing 

buat Anda. Plextor Corp. lebih 
dikenal sebagai perusahaan yang 
memfokuskan diri di dunia drive optik. 
Mulai CD-ROM, CD-RW, sampai DVD R/ 
RW. Produk Plextor kali ini yang sempat 
kami uji adalah Plextor PX-708A. Masuk- 
nya produk ini di pasar, menyadarkan kita 
bahwasannya Plextor kini juga bermain di 
format DVD -RW. Untuk diketahui, 
sebelumnya Plextor lebih banyak bermain 
dalam format DVD -RW, sebuah format 
DVD keluaran DVD Forum. 

Meskipun termasuk 'orang' baru 

dalam format DVD #-RW, PX-708A 
tidak meninggalkan ciri khas produk 


24 InroLINUX NOVEMBER 2003 


Tg gg £ Cu 


& Plextor PX-708A menggunakan 
kecepatan terbaik saat ini 


Plextor. Meskipun untuk harga, hampir 
semua produk-produk keluaran Plextor 
Corp. dibanderol dengan harga yang 
cukup mahal dibandingkan dengan 
produk sejenisnya. 


Fitur dan pengujian 

PX-708A memiliki dimensi 
5,75x1,63x7,48 inci. Tidak begitu 
berbeda dengan produk drive optik 
lainnya, tampak depan sebuah jack 
microfon, pengatur volume suara, LED 
indikator, dan tombol eject. PX-708A 
juga dilengkapi dengan teknologi Buffer 
Underrun Proof, teknologi Linking 
Lossless, dan PoweRec. 


www.infolinux.web.id 


Buffer Underrun Proof akan 
melindungi kegagalan penulisan dalam 
format CD R/RW. Untuk performa proses 
editing dasar di disc DVD, Linking 
Lossless hadir buat Anda. Sementara 
PoweRec adalah teknologi yang akan 
memperlihatkan kualitas dan perekaman 
yang stabil, walaupun Anda 
menggunakan kecepatan maksimal. 

Mandrake Linux 9.1 yang sudah 
terinstalasi baik kami kolaborasikan 
dengan produk ini. Dari Mandrake 
Control Center sampai aplikasi pembakar 
CD mengenali produk ini dengan PX- 
708A buatan Plextor. Beberapa film 
dalam format DVD pun tidak lupa kami 
jalankan di atas PX-708A. Dan semua 
yang ingin kami lakukan dengan PX- 
708A bisa berjalan mulus. Walaupun 


kami sampai saat ini Ai 


belum melakukan 


pengujian penulisan Instalasi 5/5 
di disc DVD karena Fitur A15 
belum menemukan — Harga 3/5 

Performa A5 


aplikasi pembakar 
DVD yang stabil.A 
Heriyadi 
(henyadi@infolinux.co.id) 


ILINUX Rating 
MMRN/) 415 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


HARDWARE 


Prolink 


Modem 56K 
1456pvc 


MODEM 

Kisaran harga: US$12 

Kontak: Prolink Indonesia, Jakarta. 
(021) 6283-3205 

Situs web: www.fida.com 


Uat para Linuxer, Internet merupakan 

makanan yang wajib disantap setiap 
harinya. Hal itu rasanya wajar, mengingat 
Linux bisa dibilang dibesarkan oleh Inter- 
net. Tetapi ironisnya, untuk terhubung ke 
Internet media penghubungnya, dalam hal 
ini modem internal, masih kurang didu- 
kung Linux. Walaupun kini sudah banyak 
pengembang yang secara khusus mem- 
buat driver modem internal agar berjalan 
di Linux. 


& Prolink 1456pvc ber-chipset-kan 
Conexant HSFi CX11252-11 


Prolink 1456pvc menggunakan 
teknologi V.92. V.92 adalah spesifikasi 
modem djial-up baru dari International 
Telecommunications Union (ITU). Kele- 
bihan dari V.92, yaitu cepat tersambung 
ke Internet, antipetir, PCM Upstream, 
kompresi data V.44, NetWaiting, dan 
Modem-On-Hold. Untuk kelebihan yang 
kedua, Anda masih bisa memanfaatkan 
line telepon untuk berkomunikasi. 


Pengujian 

Prolink 1456pvc menggunakan chipset 
Conexant HSFi CX11252-11. Dan 
Mandrake Linux 9.1 teryata tidak memiliki 
driver bersangkutan. Akibatnya, kami pun 


Hasil Tes dan Ulasan Hardware 


harus sedikit bersusah payah mencari 
drivernya di Internet. Kami langsung 
menuju /http://linmodems.org untuk 
mencari driver chipset Conexant. 

Mungkin Anda akan sedikit bingung 
dibuat oleh web tersebut. Untuk mudah- 
nya, download driver di http://www. 
linuxant.com/drivers/hsf/downloads. html. 
Setelah kami men-download driver yang 
bersangkutan, kami langsung menjalankan 
paket rpm-nya. 

Selanjutnya, kami mencoba melakukan 
koneksi ke Internet menggunakan modem 
ini. Dan kami tidak mengalami masalah 
dengan modem yang ada ketika 
terhubung ke Internet. Paket penjualan 


yang diberikan - 


Prolink untuk 


modem ini relatif Instalasi 415 
sedikit. Sebut saja, Fitur 3/5 
modem 1456pvc, Harga 3/5 
CD instalasi, dan Performa 3/5 


kabel telepon.d 
Heriyadi 
(heriyadi@infolinux.co.id) 


#LINUX Rating 
MEMLILI 3/5 


EZ Connect 


SMC3056IM 


MODEM 

Kisaran harga: US$10 

Kontak: Masscom Nextara Persada, 
Jakarta. (021) 612-0862 

Situs web: www.smc-asia.com 


ama EZ Connect, brand dari SMC 

Networks Asia Pacific Pte Ltd, 
mungkin belum lekat di kepala Anda. 
Tetapi, komitmennya di bidang jaringan 
patut diacungi jempol. Setidaknya ada 
sembilan item yang menjadi konsentrasi 
SMC. Wireless, Broadband, dan 
Network Accessories merupakan contoh 
item yang diseriusi SMC. Meskipun 
demikian, akhir-akhir ini terlihat SMC 
mulai jor-joran melakukan promosi 
produk-produknya dengan mensponsori 
event seminar maupun workshop. 

Salah satu produk dari Network 

Accessories SMC adalah modem 
internal. Modem internal yang sempat 


Pa 


& Setelah download driver, Anda bisa 
langsung menggunakannya 


masuk dapur pengujian InfoLINUX, EZ 
Connect SMC3056IM. Tidak berbeda 
dengan modem Prolink 1456pvc, 
SMC3056IM menggunakan chipset 
Conexant HSFi CX11252-11. Dan 
sukurnya, chipset tersebut sudah 
didukung Linux, terutama Mandrake, 
Red Hat, dan SuSE. 

SMC3056IM juga mendukung 
teknologi V.92. Di mana dengan 
teknologi itu, banyak kelebihan yang 
bisa Anda dapatkan dari penggunaan 
modem internal. Salah satu kelebihan 
yang menonjol dari V.92 adalah mampu 
menerima telepon masuk sementara 
koneksi Internet yang ada di hold. 
Dengan fitur tersebut, teman atau 


www.infolinux.web.id 


handai taulan Anda tidak akan kecewa 
ketika menguhungi Anda. 


Pengujian 

Meskipun terdapat tiga pilihan driver 
untuk tiga distribusi Linux, kami memilih 
driver untuk Mandrake. Dengan 
mengunakan Mandrake Linux 9.1 kami 
berharap bisa melihat kinerja 
SMC3056IM. 

Selanjutnya, kami melakukan down- 
load driver Conexant di http:// 
www.linuxant.com/drivers/hst/ 
downloads.html. Paket yang disediakan 
berbentuk rpm. Artinya, Anda tidak perlu 
repot-repot melakukan proses kompilasi. 
Cukup sebaris perintah instalasi paket 
rpm, instalasi pun selesai. Kemudian 
kami menjalankan tools Internet dial-up 


berbasis grafis, FA 


yaitu KPPP. Setelah 


melakukan konfigu- Imaralas 4/5 
rasi KPPP, kami bisa Fitur 3/5 
segera menikmati Harga 3/5 

Performa 3/5 


selancar di dunia 


maya.4 : 
Heriyadi ALINUX Rating 
fheryadi@infolnx.co.id “35 


InroLINUX NOVEMBER 2003 25 


Produk Tes di Lab InfoLINUX 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Acer 


Altos G301 


Kisaran harga: US$1130 
Kontak: PT Datamation Purwana 
Utama, Jakarta. (021) 344-8848 


INI 


& Instalasi Linux di server ini berlangsung cukup 
cepat 


asanya, semua orang yang biasa 

bergelut di dunia teknologi informasi 
mengenal nama Acer. Acer, sebuah nama 
besar di dunia komputer, sudah tak 
terhitung lagi produknya di pasaran. Produk 
Acer yang teruji di lab pengujian InfoLINUX 
kali ini Acer Altos G301. 

Spesifikasi hardware Altos G301, 
Pentium 4 2,66, memory 256 MB, dan 
harddisk 40 GB. Tidak hanya itu, Altos juga 
dilengkapi dengan video card ATI Rage XL 
8 MB dan terintegrasi dengan gigabit 
ethernet. Yang terlihat agak aneh di produk 
ini, kartu jaringan yang disertakan (onboard) 
hanya satu saja. Padahal hampir 
kebanyakan server menyediakan 
setidaknya dua kartu jaringan. 

Acer dalam brosur-brosurnya jelas-jelas 
menyebut Linux, Red Hat Linux 7.2, 
sebagai salah satu sistem operasi yang bisa 
dijalankan. Dalam pengujian, kami 
menggunakan Mandrake Linux 9.1. 
Instalasi Linux di server ini relatif lebih cepat 
dibandingkan instalasi Linux di workstation. 
Kami hanya butuh waktu kurang lebih 15 
menit sebelum Mandrake berjalan lancar di 
server ini.AHe 


HP 
PSC 2210 all-in-one 


Kisaran harga: US$389 
Kontak: HP Indonesia, Jakarta. 
(021) 5799-1088 


& Mandrake dengan mudah mengenali printer 
multifungsi ini 


rinter multifungsi kini sudah menjamur 

di pasar. Hampir semua pemain di dunia 
digital imaging telah mengeluarkan printer 
multifungsi. Tidak terkecuali HP. HP PSC 
2210 all-in-one adalah salah satu printer 
multifungsi HP yang mampir ke dapur 
pengujian InfoLINUX. 

Kami menggunakan Mandrake Linux 9.1 
untuk melihat kinerja printer all-in-one ini. 
Awalnya, setting kami lakukan dari Mandrake 
Control Center. Karena sebelumnya, kami 
belum pernah menggunakan printer dengan 
kategori all-in-one, ketika konfigurasi 
dilakukan, kami pun diminta memasukkan CD 
pertama Mandrake Linux 9.1. 

Tidak hanya OpenOffice.org yang kami 
gunakan untuk menguji produk ini. Kami tidak 
lupa menggunakan aplikasi pengolah gambar 
di Linux, Gimp yang terintegrasi dengan 
Xsane. Di Xsane, kami coba melakukan pen- 
scan-an sebuah KTP (Kartu Tanda 
Penduduk). Namun, warna hasil scan 
ternyata menyimpang dari aslinya. Dan kami 
tidak bisa berbuat apa-apa, karena kami tidak 
mendapatkan software untuk mengalibrasi 
printer ini. Proses pencetakan menggunakan 
Gimp pun berjalan mulus.AHe 


HP 
Business Inkjet 3000 


Kisaran harga: US$868 
Kontak: HP Indonesia, Jakarta. 
(021) 5799-1088 


& Printer berukuran “besar' ini pun takluk oleh 
Mandrake 


K eberadaan sebuah printer dalam 
sebuah perusahaan adalah keharusan. 
Walaupun kini sudah banyak perusahaan 
yang mengurangi penggunaan kertas untuk 
rutinitas sehari-hari. Biasanya, sebuah 
kantor hanya menggunakan printer yang 
dipasang di komputer tertentu (lokal), 
kemudian d-share ke komputer lainnya. 

Padahal akan lebih mudah jika 
perusahaan itu menggunakan printer 
jaringan, printer yang dilengkapi port RJ-45. 
HP Business Inkjet 3000 adalah printer 
jaringan yang masuk ke lab pengujian 
InfoLINUX. 

Mandrake kami pilih sebagai distro Linux 
untuk mengoperasikan 'printer raksasa' ini. 
Karena printer ini dilengkapi dengan sebuah 
port RJ-45, kami pun mencoba mengakses 
dan mengoperasikannya lewat jaringan. 
Setelah setting IP kami lakukan (di HP 
Business Inkjet 3000), kami melanjutkan 
dengan konfigurasi printer di workstation. 

Karena kami menggunakan Mandrake, 
Mandrake Control Center pilihan pertama 
kami untuk konfigurasi printer ini. Kami pun 
langsung menambahkan HP Business Inkjet 
3000 kedalam sistem yang ada. AHe 


PENGUJIANILINUX 
Mandrake Linux 91: w 


PENGUJIAN:ILINUX 
Mandrake Linux 91: w 


PENGUJIANILINUX 
Mandrake Linux 91 : w 


Prosedur Pengujian Linux Ready 


Mulai edisi Mei 2003, InfoLINUX menerapkan prosedur baru dalam pemberian label “Linux Ready”, khusus PC dan Notebook. Sebuah PC atau Notebook yang berpredikat Linux Ready, berarti 
semua peripheral standar seperti kartu suara, kartu jaringan, dan modem dapat berfungsi sebagaimana mestinya mulai instalasi sebuah distro Linux dilakukan. Distro Linux yang kami gunakan 
dalam pengujian Linux Ready adalah Knoppix 3.2, Mandrake 9.1, dan Red Hat 9. —Red. 


26 InroLINUX NOVEMBER 2003 


www.infolinux.web.id 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Anjuta 1.2.0 


g € Applications Actions Pia | &. — 
si 


Hasil Tes dan Ulasan Software 


Mon Sep 22, 02:03 H) 2" 


Anjuta: /usr/lib/zope/libVpython/Products/DebP ackage/debpackage.py (Saved) 


|- DX 


Elle Edit View Project Format Build Bookmark Debug CVS Settings Help | 


ALAT BANTU PEMROGRAMAN 


Sifat: Free software 
Lisensi: GPL 

Pengembang: Naba Kumar 
Situs web: http://anjuta.org 


nda termasuk developer yang 

senang menggunakan program- 

program sederhana dalam menulis 
kode program? Kalau ya, barangkali Anda 
puas dengan editor Vim. Dengan syntax 
highlighting dan fasilitas pemrograman 
lainnya, Vim termasuk alat bantu 
pemrograman yang menyenangkan. Hal 
tersebut belum lagi ditambah dengan 
fasilitas pencarian dan penggantian teks 
yang dapat diketikkan dengan mudah lewat 
keyboard. 

Tapi, Vim memiliki sejumlah besar 
keterbatasan. Vim sendiri sejatinya adalah 
teks editor biasa. Apabila Anda ingin 
mendapatkan sejumlah besar kemampuan 
Vim dan sekaligus memiliki yang lebih, 
maka Anjutalah pilihannya. 

Anjuta adalah IDE untuk C/C 4 4, 
walaupun dengan mudah dapat digunakan 
oleh bahasa pemrograman lain. Sebagai 
contoh, penulis bersenang hati 
menggunakan Anjuta untuk mengetikkan 
kode python. 

Apa yang pertama-tama menarik dari 
IDE ini adalah kemampuan syntax highlight- 
ing-nya. Baiklah, fitur yang satu ini memang 
dimiliki oleh sekian banyak editor populer 
saat ini. Tapi, bagaimana dengan minimasi 
definisi class atau fungsi yang sempurna 
dimiliki oleh Anjuta? Dalam membuat 
program, adalah jamak apabila kita 
mendefinisikan berbagai class ataupun 
fungsi. Dan terkadang, program yang kita 
miliki bisa memiliki beberapa fungsi, dengan 
masing-masing tubuh fungsi yang cukup 
mengganggu mata. 

Dengan anjuta, Anda dapat dengan 
mudah menyembunyikan definisi class atau 
fungsi tersebut sehingga source code 


Dbewarseban de me) 
lake ABM mam 0m - 
debpackage.py x 
| #Debrackage 3 
#Licensed under Zope Public License 
| #icl Noprianto Inop at keant dot orgl, 2003 
#zope's Module 
from OFS import Simpleltem 
from Giobals import DTMLFile 
#Python's module 
from commands import getoutput 
from random import random 
from time import time 
from os import unlink 
“ class debpackage(Simpleltem.Simpleitem): 
my 0.5. 
DebPackage product 
Its a bare class since ve dapahd on dpkg-dab to do everything on dablan parkaga 
Beb :i 
meta type astaga 
Y manage options - ( 
i'lahel':'oronertisa', 'antian!:! 
| Project: das Zoom: 0 Line: 0001 Gol: o00 Job: Debugger Mode: Unix (LF) 
—aja ulasan-anjuta.sxw - OpenOffice.org 1.1 ja Terminal |Anjuta: lusrlib'zope/llb/python/Products/DebF'| (“JIN NN INA 
£& Anjuta IDE 


program terlihat rapi. Begitu tubuh fungsi 
disembunyikan, maka yang terlihat 
hanyalah nama fungsinya. Menarik, bukan? 

Masih bicara tampilan, kita perlu memuji 
pewarnaan yang digunakan oleh Anjuta. 
Anjuta akan memberikan warna-warna 
khusus untuk sesuatu yang termasuk 
istimewa, misalnya keyword bahasa 
pemrograman, komentar, sampai isi dari 
suatu konstanta ataupun variabel tipe 
tertentu. Dan pewarnaan yang dilakukan 
pun cukup menarik. Anjuta akan 
memberikan warna kabur terlebih dahulu 
pada saat pengetikan. Dan setelah itu, 
apabila teks yang diketikkan perlu diwarnai, 
maka pewarnaannya akan dilakukan. Untuk 
beberapa elemen, Anjuta akan memberikan 
format sedikit lebih tebal. 

Semua hal tersebut belum lagi 
ditambah dengan fasilitas autocomplete 
seperti halnya pada Openoffice.org. 
Fasilitas autocomplete akan mencatat teks 
yang paling sering diketikkan dan pada 
saat pengetikkan berikutnya, Anda sudah 
dapat memilih dari /ist yang otomatis 
muncul. Sungguh akan menghemat 
waktu. Anjuta juga dapat memasukkan 
beberapa teks yang sering dijumpai di 
source code program seperti 
pemberitahuan lisensi GPL. 

Bagaimana dengan fasilitas 
pemrograman sesungguhnya seperti 


www.infolinux.web.id 


pengamatan nilai register, signal kernel, 
breakpoint, memory dump, dan lain 
sebagainya? Tenang saja. Anjuta dapat 
menampilkannya untuk Anda. Tinggal pilih 
menunya dan dalam sekejap, apa yang 
Anda inginkan sudah terpampang. Lebih 
cepat dari sulap! 

Secara umum, fasilitas debugging pada 
Anjuta pun perlu diberikan acungan jempol. 
Fasilitas debugging dibangun di atas gdb, 
yang merupakan debugger populer. Anda 
dapat mengeksekusi interaktif, pengamatan 
nilai-nilai tertentu, manipulasi stack, dan 
masih banyak lagi. 

Seakan tidak puas memanjakan 
pemakainya, Anjuta masih menambahkan 
semua fasilitas di atas dengan wizard 
pengembangan aplikasi. Dengan hanya klik 
tombol-tombol untuk maju atau mundur, 
Anda dapat mengisikan properti projek dan 
berbagai hal lainnya. Setelah itu, Anjuta 
akan mempersiapkan apa saja yang Anda 
butuhkan untuk membangun projek 
tersebut. 

Sering terlibat penggunaan CVS? 
Tenang saja. Anjuta menyediakannya untuk 
Anda. Butuh referensi fungsi tertentu? 
Sekali lagi, tenang saja. Apabila apa yang 
dibutuhkan telah terinstal, maka Anda 
benar-benar akan menikmati waktu 
pemrograman bersama Anjuta.A 
Noprianto (noprianto @infolinux.co.id) 


InroLINUX NOVEMBER 2003 27 


Hasil Tes dan Ulasan Software 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Epiphany 
Browser 0.8.4 


WEB BROWSER 


Sifat: Free software 

Lisensi: GPL 

Pengembang: Marco Pesenti Gritti 
Situs web: http://epiphany.mozdev.org 


alau kongueror telah begitu 

terintegrasi dengan KDE, dan 

Mozilla telah banyak 
meningkatkan kemampuannya, browser 
tetap masalah besar di Linux. Kongueror 
terkadang tidak benar dalam menampilkan 
situs tertentu, sementara Mozilla terlalu 
kompleks. Sementara, salah satu faktor 
kenyamanan browsing adalah web 
browser. Dan kali ini, kita akan mengulas 
Epiphany Browser, salah satu web 
browser yang berbasiskan pada Mozilla 
dan digunakan sebagai web browser 
default pada GNOME desktop. Pada 
GNOME 2.4, web browser ini begitu 
diandalkan. 

Adalah Marco Pesenti Gritti, programer 
Italia yang hebat, yang meninggalkan 
Galeon, web browser besutannya karena 
telah menjadi terlalu kompleks. Seperti 
Cita-cita awal Galeon, Marco kembali 
melahirkan Epiphany Browser, dengan 
harapan akan menjadi web browser yang 
sederhana, namun tetap powerful karena 
berbasiskan pada Mozilla. 

Apa yang akan kita ulas adalah 
seberapa sederhana dan menyenangkan 
Epiphany untuk dipakai. Dan apa saja yang 
menjadikannya terpilih sebagai web 
browser untuk GNOME. Kita akan mulai 
dengan interface utamanya. 

Jalankanlah aplikasi ini dan dalam 
waktu yang relatif singkat, sebuah 
window sederhana akan ditampilkan untuk 
Anda. Ya, sepertinya Epiphany benar- 
benar bertekad untuk benar-benar tampil 
sederhana. Anda akan menjumpai 
beberapa menu, satu toolbar yang 


28 InroLINUX NOVEMBER 2003 


"€ Applications Actins MEN 3g — Mon Sep 22, 00:55) 2? 
Di nop running on localhost - phpMyAdmin 2.2.3 I-ax 
Elle Edit View Go Bookmarks Tabs Help 
a.5, 0 2, BD 23, & (6 | 
Back Forward Stop Reload Home History — Bookmarks Find 
» |http:localhost/phpmyadmindb detalls.php?lang-en&server-1 &db-nop "| Go 
Home. Database nop running on Iocalhost Ig 
nop (9) 
Pepe an Table Action Records Type Size 
& header T- bookmark Browse Select Insert Properties Drop Empty 147 MyISAM 17.5 KB 
5, snta JT guestbook Browse Seleot Insert Propartias Drap Empty 39 MyISAM — #d0KB 
B project (header Browse Select Insert Properties Drop Empty 3 MyISAM 56 KB 
2g (7 home Browse Seleot Insert Properties Drop Empty — 23 MyISAM — BOKB 
& writing T mimpiku Browse Select Insert Properties Drop Empty 2 MyISAM 31 KB 
Bitest () IT project — Browse Select Insert Properties Drop Empty 8 MyISAM — S4KB 
PO stat Browse Select Insert Properties Drop Empty — 2,634 MyISAM 265.0 KB 
(tes Browse Select Insert Properties Drop Empty 17 MyISAM 1.3 KB 
P- writing Browse Select Insert Properties Drop Empty 30 MyISAM 81 KB 
9 table(s) Sum 2,903 - 323.6 KB | 
L— Oheok Al / Uncheck Al 
With selected: Drop | Or  Empty | Or Print view | 
@ Print view 
« Run SOL guery/gueries on database nop (Dosumentation) : 
ara Wa 
0 || Bepiphany.sxw - OpenOttit/ Inop running on localhost Im ToT | 


& Epiphany web browser 


dilengkapi address bar, satu tempat 
menampilkan situs, dan akhirnya satu 
status bar. Anda masih dapat mengurangi 
penampilan toolbar dan status bar. 
Hebatnya, setiap menu hanya memiliki 
beberapa menu item dan kata-katanya 
tidak mengerikan. 

Melangkah lebih jauh, kita akan 
memasuki pengaturan paling menakutkan 
dari suatu web browser: tingkah laku atau 
preferensi web browser. Umumnya, 
sebuah web browser akan membiarkan 
pemakainya mengatur hampir segalanya, 
dengan penggunaan bahasa teknikal yang 
susah dimengerti. Hal tersebut dapat 
dengan mudah kita temui di Kongueror 
ataupun Mozilla. Apakah Epiphany juga 
demikian? Untungnya tidak. Bukalah 
Edit |Preferences, dan Anda hanya akan 
menjumpai sebuah dialog dengan empat 
buah tab. 

Hebatnya, masing-masing tab hanya 
berisikan beberapa pengaturan. 
Bandingkan dengan Mozilla. Setiap 
perubahan yang dilakukan akan segera 
memberikan efek, tanpa harus 
membingungkan pengguna dengan tombol 
Apply atau OK. Kekurangannya jelas ada. 
Kita tidak dapat leluasa mengatur hal yang 
lebih advanced misalnya. Beberapa 
pengaturan terintegrasi dengan pengaturan 
GNOME. 


www.infolinux.web.id 


Bagi Anda yang memiliki koneksi 
Internet pribadi dan sering mengisi 
password untuk form tertentu, maka 
fasilitas pengingatan password oleh web 
browser akan sangat membantu. 
Begitupun juga dengan web browser yang 
satu ini. Dengan memilih menu 
Edit | Personal Data, Anda dapat mengatur 
berbagai data personal Anda dengan 
bahasa yang sangat mudah dimengerti. 

Kembali ke azas kesederhanaan yang 
dianut oleh Epiphany, kita dapat dengan 
mudah mengatur toolbar. Anda dapat 
memiliki tampilan sesuai keinginan. Penulis 
bahkan hanya memiliki tiga tombol di 
toolbar karena sebagian besar fungsi dapat 
dilakukan dengan keyboard. Ya, selain 
sederhana, Epiphany juga ditujukan untuk 
pengguna yang tidak ingin repot-repot 
menggunakan mouse. Salah satu fungsi 
yang cukup berarti adalah shortcut untuk 
mengaktifkan alamat situs yang akan 
dituju. Tekan saja CTRL-L dan Anda siap 
mengetikkan alamat situs tujuan. Tanpa 
mouse. Tanpa tangan pegel. 

Bagaimana dengan fasilitas bookmark- 
nya? Epiphany menyediakan fasilitas 
pengaturan bookmark yang memadai. 
Anda juga dapat meng-import bookmark 
Kongueror. Bagi yang senang 
kesederhanaan, cobalah Epiphany.A 
Noprianto (noprianto @infolinux.co.id) 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


John the Ripper 1.6. 


Hasil Tes dan Ulasan Software 


Wed Oct Ot, 00:47) 2x 


"€ Appications Actions SIAK: —| 
ai 


Terminal 


I- 2X 


Ele Edit View Terminal Go Help 
nop:“#t john a 
1/64 4K)) 


(tes) 
guesses: time: 


ALAT BANTU KEAMANAN 


Sifat: Free software 

Lisensi: GPL 

Pengembang: Solar Designer 
Situs web: http://www.false.com/ 
security/john/ 


aktor terbesar dari keamanan 

komputer adalah sang pengguna 

komputer itu sendiri. Seberapa 
aman pun sistem diatur, dengan teknologi 
canggih sekalipun, apabila sang 
pengguna lalai, maka celah keamanan 
dapat saja tercipta. Dalam sistem 
konvensional secara teknologi, password 
digunakan untuk membatasi akses ke 
suatu sistem. Hanya pengguna yang 
memiliki otorisasi tertentulah yang dapat 
mengakses sistem tersebut. 

Pemberian dan pengaturan password 
adalah hal yang cukup rumit karena tidak 
semata-mata melibatkan teknologi. 
Banyak faktor sosial yang berperan di 
dalamnya. Beberapa perusahaan 
menerapkan sistem password yang tidak 
dapat dipilih dan tidak dapat diganti. 
Karena terkesan menyeramkan, maka 
kebijaksanaan lain pun diterapkan. 
Beberapa perusahaan menyarankan agar 
password diganti dalam selang beberapa 
waktu tertentu. 

Dan rasa-rasanya semua pihak setuju 
bahwa password tidak boleh 
mengandung hal-hal yang berhubungan 
langsung dengan pemiliknya, seperti 
nama, tanggal lahir dan lain sebagainya. 
Password juga tidak boleh dituliskan di 
dalam kertas atau diletakkan disamping 
keyboard. Apalagi diberitahukan kepada 
orang lain. 

Tapi, itulah peraturan. Tidak semua 
peraturan dapat diterapkan dengan baik. 
Bahkan pada perusahaan-perusahaan 
besar sekalipun. Banyak yang menyangka 
bahwa komputernya tidak menyimpan 
data penting, maka boleh diakses oleh 


attila -— 3lee 
Session aborted 
nop:“# 


nop:“# unshadow /etc/passwd /etc/shadow » a 


Loaded 3 passwords with 3 different salts 


0:00:00:02 788 


(Standard DES (48 


(2) c/s: 81019 trying: 3 


CG BW Terminal 


On 


& John the Ripper 


siapa saja. Padahal apabila terhubung ke 
jaringan, komputer tersebut dapat 
menjadi penyerang bagian lain. 

Untuk mengantisipasi password yang 
terlalu mudah untuk ditebak, para 
developer mengembangkan program 
pemecah password (Password cracking 
tool). Password yang terlalu mudah 
dipecah atau diketahui akan diusulkan 
untuk diganti. Salah satu program dengan 
fungsi demikian adalah John the Ripper. 

John the Ripper akan mencoba 
memecahkan password berdasarkan tiga 
mode dasar: single crack, wordlist, dan 
incremental. Pada modus single crack, 
John akan menggunakan gecos atau 
informasi /ogin seperti nama pengguna 
dan sebagainya untuk menebak pass- 
word. Cara yang satu ini seringkali 
berhasil karena umumnya pengguna 
sering melibatkan informasi dirinya ke 
dalam password. Cara ini adalah cara 
yang cepat. 

Cara kedua, wordlist juga termasuk 
cara cepat. Sederhananya, kita 
menyediakan berbagai daftar password 
dalam file dan meminta John untuk 
mencocokkan dengan password 
sesungguhnya. John juga mendukung 
pemberian aturan untuk daftar password 
tersebut. 

Cara terakhir, incremental adalah cara 
paling powerful. Teorinya, cara ini akan 
melakukan pengecekan akan semua 


www.infolinux.web.id 


kombinasi karakter yang memungkinkan. 
Dengan demikian, waktu yang 
dibutuhkan juga sangat lama. Untuk 
mempercepat, John menggunakan 
Character freguency table. Sebagai tip, 
dalam menggunakan mode ini kita 
sebaiknya memberikan limitasi tertentu 
seperti range karakter dan panjang 
password. 

Sebenarnya, selain tiga mode dasar 
tersebut, John juga mendukung mode 
eksternal. Mode yang satu ini didefini- 
sikan sendiri oleh pemakai. Namun, 
umumnya cara yang satu ini tidak dipakai 
karena cukup rumit. Sebagian besar 
pengguna John mempercayakan saja 
kepada salah satu dari tiga mode dasar 
John. 

Apabila sistem Anda menggunakan 
password shadow (dan umumnya 
demikian), maka Anda perlu melakukan 
unshadow terlebih dahulu. Password 
shadow Anda di-copy-kan ke file tertentu 
dengan program unshadow/(1), dan 
setelah itu, crack dilakukan pada file 
tersebut. 

John adalah program yang hebat. 
John, secara tidak langsung dapat 
digunakan untuk mencegah user meng- 
gunakan password yang terlalu mudah 
ditebak. Selamat mencoba dan 
terimakasih banyak untuk pembuat John 
the Ripper.A 
Noprianto (noprianto @infolinux.co.id) 


InoLINUX NOVEMBER 2003 29 


Hasil Tes dan Ulasan Game 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Dossi Zola 


DossiZola 


Sifat: free software 
Lisensi: GPL 

Pengembang: cyril clement 
Situs web: http:// 
dossizola.sourceforge.net 


enggemar game akan berkata 

bahwa sering bermain game akan 

melatih otak supaya lebih reaktif 
dan cerdas. Anda setuju? Barangkali ya. 
Barangkali juga tidak. Namun, apabila 
Anda melihat dan memainkan Dossi Zola, 
barangkali Anda setuju bahwa game yang 
satu ini bisa menjadikan Anda lebih 
cerdas. 

Bagaimana mungkin? Dalam 
permainan ini, kita akan melawan musuh, 
bisa berupa rekan Anda ataupun 
komputer. Setiap pemain bergantian 
untuk bergerak kemudian melemparkan 
bom ke area tertentu. Umumnya, bom 
akan dilemparkan ke area tertentu 
dengan tujuan mempersempit area gerak 
lawan. Apabila lawan sudah terdesak dan 
tidak memiliki tempat untuk bergerak lagi, 
maka secara otomatis beliau akan 
melemparkan bom ke dirinya sendiri, dan 
berakhirlah riwayatnya. 

Perkara bergerak dan melemparkan 
bom barangkali perkara mudah. Yang 
susah adalah menentukan area yang akan 
di bom agar musuh dengan cepat dapat 
dihancurkan. Apabila Anda bermain 
melawan komputer, maka berhati-hatilah 
karena kecerdasan buatannya cukup 
tinggi. Musuh Anda dapat membaca pola 
gerak Anda dan kemudian menyusun 
strategi yang sesuai untuk 
menghancurkan Anda. Tidak jarang 
strategi yang kita susun hancur 
berantakan hanya karena musuh bergerak 
ke area lain dan kemudian dengan aktif 
menyerang kita. 

Alur cerita game ini sangat menarik. 
Pertama-tama, Anda akan diberikan 
kesempatan untuk memilih lokasi pertama 
Anda. Lawan akan segera menyesuaikan. 


30  InroLINUX NOVEMBER 2003 


——y. 


& Dossi Zola 


Umumnya, apabila Anda memilih tepian 
batas sebagai markas pertama, maka 
lawan dengan mudah akan 
menghancurkan Anda karena ruang gerak 
Anda sangat terbatas. Anda dapat 
bergerak sebanyak satu atau dua langkah, 
tergantung peraturan yang dibuat. 

Apabila Anda memilih untuk dapat 
bergerak dua langkah pada awalnya, 
maka musuh juga dapat bergerak 
sebanyak dua langkah. Berhati-hatilah. 
Pergerakan dua langkah akan membuat 
gerakan lawan lebih susah ditebak. Anda 
juga bisa mengatur untuk melemparkan 
satu atau dua bom. Lawan Anda akan 
mendapatkan perlakuan yang sama. 
Selain itu, bom yang dilemparkan dapat 
pula memicu meteorit. Wow! Segala 
kustomisasi itu masih ditambah lagi 
dengan kemampuan untuk mengatur 
kecepatan permainan dan ukuran arena 
perang. 

Selain alur cerita yang menarik, Anda 
akan mendapatkan tampilan grafis yang 
luar biasa menarik pula. Setiap 
pergerakan terlihat sangat hidup. Hal 
tersebut belum lagi ditambah animasi dan 
mimik wajah para pemainnya. Apabila 
memenangkan permainan, animasi 
pemainnya akan tampak sangat lucu dan 
menggemaskan. Pemain yang menang 
akan dikelilingi oleh arwah pemain yang 
kalah. Jangan khawatir, wajah arwah 
pemain yang kalah tidak menyeramkan 
sehingga game ini jelas aman dimainkan 
oleh anak kecil. Dengan penggunaan SDL 


www.infolinux.web.id 


Image, gambar yang dihasilkan memang 
harus diakui sangat menarik dan hidup. 

Satu peringatan: jangan sampai Anda 
kecanduan game ini karena penulis 
menjadi sangat kecanduan dan tidak 
dapat melepaskannya selama beberapa 
hari. Gambar dan alur cerita yang menarik 
pantas dijadikan sebagai kambing hitam. 
Penulis sanga gemas dengan gerak tubuh 
pemainnya yang seakan tidak sabar 
untuk segera bergerak dan menyerang. 
Suara? Oh, tidak! Pembuat game ini baru 
mencantumkan suara dan efek di dalam 
todo list, yang artinya mungkin akan 
hadir dalam beberapa saat lagi. Barangkali 
kita perlu sedikit sabar. 

Susah memilih arah gerak dan tujuan 
bom? Tenang! Pembuat game ini cukup 
baik hati dengan memberikan 
kesempatan pada pemain untuk 
mendapatkan advis. Anda bahkan dapat 
sering-sering meminta advis. Gratis. 
Dengan memperhatikan advis yang 
diberikan, kita dapat lebih berhati-hati 
dalam menentukan gerak. Selain itu, kita 
juga dapat belajar menembakkan bom ke 
tempat yang tepat. 

Barangkali game ini perlu dimainkan 
oleh para pemain pentas politik dalam 
mengalahkan lawan 8 
politiknya? Jadi, kita 
nantikan politikus Alur permainan — 5 
menggunakan Linux? Grafis 
Semoga!A 
Noprianto 
Inopranto@infolinux.co.id) 


ILINUX Rating 
MENNLI 4 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


XMAME 


Sifat: Open Source 

Lisensi: Lisensi MAME 
Pengembang: Nicola Salmoria 
Situs web: http://x.mame.net 


ekitar 11 atau 12 tahun lalu, 

ketika penulis adalah seorang 

siswa sekolah dasar, pulang 
sekolah kemudian makan siang dan 
menghilang ke tempat bermain game 
adalah kegiatan wajib dan rutin. Begitu 
pun dengan acara pengalihan fungsi 
uang jajan menjadi uang untuk bermain 
game. Dan di otak penulis hanya ada 
satu game: Street Fighter, apapun 
versinya. Keasyikan bermain Street 
Fighter tidak tergantikan dengan apapun. 

Sayangnya, bermain game ternyata 
cukup mahal. Dan karena semakin 
besar, perlahan-lahan Street Fighter pun 
ditinggalkan. Namun, saat-saat 
bertempur dengan jagoan Guile atau 
Ryu tidak pernah terlupakan. Komputer 
dan software mengalami perubahan. 
Windows 95 dan 98 lahir. Rom-rom 
untuk NeoGeo beredar di antara teman 
sekolah. Street Fighter pun kembali 
dimainkan. Kali ini gratis. Sayangnya, 
beberapa tahun kemudian, penulis 
mengucapkan selamat tinggal kepada 
Windows dan kembali kehilangan 
kesempatan bermain Street Fighter. 

Namun saat ini, penulis kembali 
memainkan Street Fighter. Bagaimana 
mungkin? Jawabannya adalah xmame. 
Program emulator yang satu ini dapat 
Anda gunakan untuk mengemulasikan 
game-game NeoGeo. 

Xmame dijalankan dalam modus 
command line interface dan pada 
awalnya terkesan sedikit susah untuk 
digunakan. Help online-nya juga terkesan 
kurang terorganisasi sehingga 
menyulitkan pemecahan masalah. 
Untunglah, manualnya dapat membantu, 
setelah dibaca cukup lama. 

Anda dapat menggunakan file 


& xmame 


konfigurasi untuk memperpendek 
perintah yang Anda berikan. File 
konfigurasi xmame disimpan di dalam / 
etc ataupun di home directory Anda. 
Setidaknya ada dua hal yang perlu diatur 
dalam konfigurasi: lokasi rom dan 
permainan default. 

Setelah dijalankan, xmame akan 
membaca dan menyesuaikan rom. 
Apabila rom berhasil dijalankan, maka 
sebuah window akan ditampilkan untuk 
Anda. Secara default, xmame tidak akan 
berjalan di dalam modus full screen. 
Agar modus full screen bisa Anda 
dapatkan, maka pengaturan tersendiri 
pada file konfigurasi perlu dilakukan. 
Yang pasti, xmame dapat dijalankan 
dalam modus tersebut. Tentunya kurang 
nyaman apabila bermain game di antara 
setumpuk pekerjaan terlihat di desktop. 

Bagaimana dengan kualitas 
grafiknya? Secara umum, xmame dapat 
diandalkan untuk menampilkan kualitas 
grafik yang hebat. Xmame bahkan dapat 
dikompilasi dengan pustaka SDL 
ataupun OpenGL. Namun, bagus atau 
tidaknya grafik tidak selalu tergantung 
pada xmame itu sendiri. Beberapa 
pewarnaan juga tergantung pada rom 
game-nya. Ada rom yang dapat 
menampilkan warna sama persis dengan 
game aslinya. Ada pula yang hanya 
sebagian atau bahkan salah sama sekali. 
Anda akan mengacungkan jempol 


www.infolinux.web.id 


Hasil Tes dan Ulasan Game 


apabila melihat dan merasakan kualitas 
grafiknya. Tidak kalah dengan 
memainkan game aslinya. Sayangnya, 
rom untuk game tidak dapat di-copy-kan 
secara gratis. 

Baiklah. Permainan tanpa suara 
tentunya kurang setuju. Rasa-rasanya 
semua penggemar game setuju. 
Pembuat xmame pun setuju dan sebagai 
hasilnya, xmame dapat 
memperdengarkan suara dengan baik. 
Xmame dapat pula menggunakan OSS 
ataupun ALSA. Dengan demikian, suara 
bukanlah masalah. 

Bagaimana dengan pengaturan 
lainnya? Xmame dapat pula menyimpan 
hasil permainan ke dalam file yang telah 
kita tentukan. Dengan demikian, setiap 
kali game dimainkan kembali, data kita 
tetap bisa dibuka. Untuk setiap game, 
pengaturan bisa dilakukan berbeda. 
Anda dapat mengasosiasikan tombol- 
tombol untuk setiap game. 

Apabila Anda pernah memainkan 
NeoRagex atau aplikasi sejenisnya, maka 
akan mendapatkan hasil yang sama atau 
lebih baik. Dengan demikian, pengguna 


Linux pun dapat ae 


bersenang-senang 


memainkan game. Bakalan 5/5 
Selamat menikmati — Srafis 415 
Linux! h 
Noprianto #LINUX Rating 
hopranto@nfoinx.co.id) “9982 45 


InoLINUX NOVEMBER 2003 31 


Kisah Suka Duka Bersama Linux 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Kalau Saja Pemerintah 
Indonesia Terlibat... 


Sambil menyelesaikan studi program pascasarjana di ITB pada tahun 
1998, Adinoto A. Kadir mendirikan sebuah perusahaan konsultan TI di 
Bandung dengan nama PT Adinoto Indonesia. 


iau adalah propinsi di mana saya 

dilahirkan dan dibesarkan. Saya 

adalah penggemar berat olahraga 
golf yang telah memperoleh gelar kesarja- 
naan dari Institut Teknologi Bandung 
sebagai Sarjana di bidang studi Fisika dan 
Magister Manajemen Bisnis Administrasi 
dan Teknologi. 

Dunia pekerjaan sudah ditekuni 
semenjak saya masih kuliah di semester 
tiga. Awal karir saya bergabung dengan 
Sidola Computer sebagai Apple Products 
Specialist. Setelah menyelesaikan 
pendidikan S1, saya mengembangkan karir 
saya di Lotus Consulting (sebuah 
perusahaan pengembang software 1-2-3 
dan Lotus Notes yang diakuisisi IBM). 

Tahun 1998 saya mengambil keputusan 
untuk melanjutkan pendidikan pascasarjana 
di ITB. Oleh karena itu, saya terpaksa 
meninggalkan pekerjaan saya. Dengan 
kesamaan visi dan misi tentang dunia TI, 
saya bersama rekan saya mendirikan PT 
Adinoto Indonesia di sela kesibukan saya 
menyusun tesis. 

Aplikasi yang dikembangkan oleh PT 
Adinoto Indonesia lebih bersifat membantu 
pihak pengguna menemukan solusi 
terhadap masalah yang dihadapi. Dan solusi 
yang dikembangkan sejauh ini lebih bersifat 
open standard, artinya aplikasi yang 
berjalan tidak tergantung pada sistem 
operasi yang digunakan. 


Macintosh, Windows, 
dan Linux 

Ketertarikan pada Apple Macintosh menjadi 
titik awal perjalanan karir saya di bidang 
teknologi informasi. Pada waktu itu (1987), 
seorang teman memperlihatkan Mac kecil 
yang bisa bersuara, sedangkan komputer- 
komputer pada masa itu selain Apple masih 
hanya dipergunakan di perkantoran sebagai 
mesin tik. 


32 InroLINUX NOVEMBER 2003 


Pada tahun 1995, kecintaan saya pada 
Apple Macintosh diwujudkan dengan 
membangun mailing list pertama bagi 
pengguna Mac di Indonesia yang server- 
nya kami tempatkan di Jepang. Salah satu 
anggota aktif milis tersebut waktu itu 
adalah Budi Rahardjo. 

Sebagian besar Mac users yang ada 
sebenarnya bukan hanya pengguna fanatik 
Macintosh saja. Banyak pengguna Mac 
yang juga pengguna aktif di Linux, seperti 
Mas Budi dan saya sendiri. Mas Budi 
Rahardjo seingat saya dahulu adalah 
pengguna Caldera Linux (Sekarang SCO) di 
samping pengguna Macintosh. 

Saya mulai mengenal Windows pada 
tahun 1990 ketika rilis Windows 3.0. 
Dengan dirilisnya Windows 95, saya baru 
merasa platform Windows acceptable by 
my standard. Hampir semua aplikasi yang 
ada di Windows saya sudah mengenalnya 
terlebih dahulu di Macintosh. Sebagai 
contoh, MS Office, Photoshop, Flash 
(ketika masih bernama FutureSplash), 
FrontPage, dan PowerPoint pun dahulu 
muncul kali pertama di Mac sebelum 
diakusisi oleh Microsoft. 

Ketertarikan saya untuk mendalami Linux 
dimulai pada tahun 1992 ketika masih 
menggunakan distro SoftLanding System 
dengan kernel 0.96. Pengguna Linux di 
masa itu sangat terbatas, sehingga agak 
sulit untuk menemukan sparring partner. 


Pemrograman dan Linux 
Saya mengenal dunia pemrograman sejak 
di bangku kuliah. Walaupun jurusan yang 
saya pilih adalah Fisika, kami tetap 
memperoleh mata kuliah pemrograman. Di 
program studi Fisika ITB, tidak kurang dari 
24 SKS mata kuliah pilihan bebas dapat 
diambil oleh mahasiswa. 

Bahasa pemrograman yang saya tekuni 
pada masa kuliah adalah bahasa C, 


www.infolinux.web.id 


Assembler, Pascal, dan HyperCard. Apple 
HyperCard adalah suatu development 
tools gratis yang disediakan oleh Apple di 
setiap komputer Macintosh. "Jiwa' open 
source sudah ditunjukkan oleh jutaan 
aplikasi berbasis HyperCard (biasa disebut 
Stack) yang di-share secara gratis oleh 
pengembangnya. Pada dasarnya, MS 
Visual Basic adalah “HyperCard yang 
dipasarkan secara serius” oleh Microsoft. 

Pada saat itu di Indonesia, akses 
Internet masih sangat terbatas sehingga 
sering kali saya meminta bantuan pada 
rekan-rekan di luar negeri untuk 
mengirimkan CD yang diperlukan. 
Keterbatasan akses di Indonesia justru 
menjadi motivasi untuk berkompetisi 
secara sehat dengan rekan-rekan di luar 
negeri. Sering kali kami saling 
memamerkan aplikasi yang dibuat, 
walaupun harus dikirim dengan disket via 
pos. 

Saya berprinsip, “choose the best tool 
for the right job” sehingga saya tidak 
menjadi fanatik hanya pada satu bahasa 
pemrograman. Contoh, hadirnya Python 
dan bahasa-bahasa scripting baru, 
membuat saya juga tertarik untuk 
mendalaminya. Bahasa pemrograman 
baru tersebut secara signifikan dapat 
mereduksi waktu pengerjaan, sehingga 
produktivitas programer dapat lebih 
ditingkatkan. 

Sampai tahun 1997, saya tidak pernah 
bermain dengan PHP. Begitu versi PHP 
naik dari versi dua ke versi tiga, dalam 
hati saya berkata, wah tools ini naik daun 
juga ternyata nih. Saya lihat fitur-fiturnya, 
ternyata fiturnya juga bisa kita gunakan 
untuk pengembangan. 

Key dari setiap pengembangan aplikasi 
berbasis Linux adalah no server tax. Dan 
itu kelebihan yang bisa didapat dari Linux. 
Bandingkan dengan Microsoft, hampir 


Heriyadi 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


semua produknya bayar. Klien 

mengakses database pun harus bayar 

dan itu tentu sangat memberatkan. 
Dihitung-hitung, devisa Indonesia juga 


tidak bakal cukup untuk membayar royalti 


kepada Microsoft (sekitar US$120 juta 
hingga saat ini). Dan tentunya, uang 
sebesar ini juga akan terus harus 
disiapkan seiring dengan upgrade-nya 
produk Microsoft (biasanya per 2 tahun, 
pada tahun ke-5 produknya tidak akan 
di-support lagi). Uang sebesar itu 
rasanya akan lebih bermanfaat untuk 
menyejahterakan masyarakat Indonesia 
yang mayoritas masih dalam tahap 
sangat kekurangan. 

Masalah utama di Linux, aplikasi 
middleware yang eksis belum banyak. 
Misalnya untuk kategori software 
development, Borland Kylix juga bukan 
aplikasi yang disediakan gratis. 
Sebenarnya yang free juga ada, tetapi 
menurut hemat saya belum banyak yang 


mapan. Justru itu merupakan timing yang 


bagus kalau orang mau develop. 

Salah satu faktor utama yang 
menunda keberhasilan penetrasi Linux 
pada pengguna desktop adalah gagalnya 
Linux menstandardisasi suatu interface 
yang intuitif seperti halnya pada 
Microsoft Windows dan Apple 
Macintosh, suatu interface yang dapat 
diterima oleh orang awam. 

Pengguna Linux di Indonesia sifatnya 
masih didominasi oleh mereka-mereka 
yang seneng ngoprek, dan sudah mulai 
dipergunakan sebagai server platform 


pengganti solusi komersial lainnya. Angka 
pastinya sulit diperkirakan, namun saat ini 


pertumbuhan deployment solusi berbasis 
server Linux merupakan solusi yang 


paling pesat, 2x lebih cepat dibandingkan 


dengan platform lainnya. 

Secara pribadi, saya memiliki 
keyakinan bahwa akan tiba waktunya 
bagi Linux untuk menjadi pemain utama 
di sisi desktop di masa mendatang. Pada 
saat ini, saya tengah mengembangkan 
sebuah solusi yang mungkin dapat 
menjadikan Linux suatu platform yang 
dapat diterima oleh pengguna akhir. 

Bagaimana memasyarakatkan Linux 
bagi pengguna PC di Indonesia? Saya 
rasa seiring dengan kesadaran 


Masalah utama di Linux, 
aplikasi middleware yang 
eksis belum banyak. 


Kisah Suka Duka Bersama Linux 


penggunaan software yang sah dengan 
diberlakukannya undang-undang HaKl di 
Indonesia merupakan momentum yang 
tepat bagi semua pihak untuk mulai 
mempertimbangkan Linux sebagai suatu 
solusi alternatif. Pemerintah, penjual 
komputer, dan pengguna akhir semua 
memegang peran penting seiring dengan 
transformasi ini. 


dengan Indonesia, justru memiliki konsep 
pengembangan teknologi informasi yang 
jauh lebih maju. 

Program SIMPUTER yang diluncurkan 
oleh pemerintah India, seperti halnya 
program PEOPLE PC di Thailand, Multime- 
dia Super Corridor-nya Malaysia yang 
membebaskan pajak 10 tahun untuk 
pelaku TI untuk mengundang lebih banyak 
investasi TI di negaranya. Begitu juga 
rencana pemerintah Cina, Korea, dan 
Jepang yang memiliki keinginan lepas 
dari hegemoni Microsoft dengan 
menciptakan peluang guna 
berkembangnya suatu industri lokal 
yang maju dan berkelanjutan 
(sustainable). 

Peluang kerja sama pun mustinya 
dapat dilakukan antarnegara, misalnya 
prospek outsourcing dari luar negeri. 
Seperti halnya pertumbuhan kebutuhan 
programer TI di Jepang yang meningkat 
hingga 30.000 pada tahun 2005 dan di 
negara-negara lainnya mestinya dapat 
diwujudkan, dan itu bukan tanggung 
jawab swasta semata. 


SDM Indonesia 

Pada suatu kesempatan saya berdiskusi 
dengan Bapak Menteri Komunikasi dan 
Informasi, tentang potensi yang cukup 
besar dari orang-orang Indonesia di 
bidang teknologi informasi. Dari hasil 
diskusi tersebut kita melihat bahwa 
potensi yang ada belum dapat tergali 
secara optimal karena kurangnya 
infrastruktur yang memadai. Sehingga 
banyak 'potensi-potensi' yang 'berhenti' 
hanya sampai tahap memikirkan bisnis 
teknologi informasi pada /ayer paling 
rendah, seperti berbisnis warnet dan 
sebagainya. Padahal mereka-mereka ini 
berpotensi untuk menjadi pemain serius 
di layer yang menciptakan value added 
yang jauh lebih besar seperti industri 
software. 

Buat mereka-mereka yang berkiprah di 
industri software pun, pada akhirnya 
banyak yang di-mounting oleh 
perusahaan multinasional karena di sini 
belum disediakan wadah yang 
memungkinkan mereka berkiprah 
secara optimal. Tidak jarang label 
perusahaannya multinasional 
toh pelaku-pelaku utamanya 
juga orang Indonesia. 

Pemerintah juga harus 
berperan aktif untuk 
menciptakan iklim yang 
kompetitif dengan 
menyediakan infrastruktur 
dan regulasi yang baik. 
Sebagai contoh India, yang 
dikatakan negaranya jauh 
lebih miskin dibandingkan 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | 


| Bisnis | Feature | Tutorial 


Linux untuk Penggunaan di Kantor 


aman dahulu kala, hampir semua 

hal dilakukan secara manual. Siapa 

yang memiliki fisik lebih kuat akan 
memiliki modal yang lebih besar untuk 
menang. Zaman berkembang dan 
sebagian fungsi fisik mulai digantikan 
dengan kemampuan nonfisik. Alat-alat 
diciptakan untuk mempercepat penca- 
paian tujuan. Komputer lahir. Dunia 
secara perlahan berubah. 

Komputer benar-benar mempercepat 
kerja manusia. Selain cepat, komputer juga 
dapat melakukan perhitungan secara lebih 
teliti dan tidak mengenal lelah. Orang-orang 
kemudian merasa perlu membeli komputer 
untuk mempercepat kerja mereka. Dengan 
bekerja lebih cepat dan teliti, perusahaan 
berharap dapat menghasilkan produk lebih 
cepat dan lebih baik, untuk keuntungan 
yang lebih besar. 

Komputer tidak puas untuk berkem- 
bang. Apalagi setelah mempercepat? 
Banyak. Apabila hanya mempercepat, 
maka peran manusia di dalamnya masih 
sangat besar. Apabila hanya menghitung, 
maka banyak analisis manual yang harus 
dilakukan oleh para pengambil keputusan. 
Maka komputer diperbantukan untuk 
membantu mengambil keputusan. Itu saja 


34 InroLINUX NOVEMBER 2003 


masih belum cukup. Penggunaan 
komputer dan sistem informasi harus 
membantu meningkatkan nilai bisnis suatu 
perusahaan. Banyak sumber daya 
komputer dan sistem informasi yang 
masih bisa digali. Itu baru bekerja lebih 
pintar. 

Di lain sisi, Microsoft adalah pemain 
bisnis yang luar biasa hebat. Kita tidak 
bisa menyangkal hal ini. Mereka bekerja 
pada momen yang tepat. Produk-produk 
mereka digunakan di seluruh dunia. 
Windows menggebrak pemakai komputer 
di dunia sebagai sistem operasi paling 
ramah. Apple menjadi solusi nomor dua. 
Bill Gates menjadi orang super-superkaya 
di dunia. 

Secara teknikal, sebagian produk- 
produk Microsoft diakui mendunia sebagai 
produk yang sering kali makan korban. 
Sebut saja korban kecil dari seringnya 
crash, kemudian yang lebih parah, crash 
dan menghilangkan data. Setelah itu, 
rentan virus. Berapa juta dollar AS yang 
harus dikorbankan gara-gara virus? 

Namun, siapa yang bisa mengalahkan 
strategi pemasaran Microsoft? Siapa 
yang tidak kenal Windows? Siapa yang 
tidak kenal Microsoft Office? Bahkan, 


www.infolinux.web.id 


siapa yang tidak kenal .NET yang baru 
saja diluncurkan? Orang berebut 
menggunakan .NET untuk membuat 
aplikasi web, padahal kebutuhan mereka 
mungkin bisa diselesaikan dengan PHP. 

Untuk menggunakan komputer dan 
sistem informasi, perusahaan harus 
memilih teknologi dengan cermat. Nama 
besar bukan selalu yang terbaik untuk 
kita. Istilah pemanis berupa disediakannya 
staf ahli atau bahkan dukungan perusa- 
haan harus dicermati dengan baik. Apakah 
benar-benar bisa diandalkan atau tidak. 
Parameter waktu dan perkembangan di 
dunia pun harus diperhatikan, agar kita 
tidak terlalu terjebak pada suatu produk 
sehingga menjadi sangat tergantung dan 
tidak bisa keluar lagi. 

Kami akan tunjukkan kepada Anda 
bahwa Linux dan free software 
memenuhi banyak kriteria yang 
dibutuhkan sebagai teknologi yang bisa 
diandalkan. Asalkan kita sama-sama 
membuka pikiran kita masing-masing. 
Kami juga menyimulasikan beberapa 
biaya yang harus Anda keluarkan untuk 
sistem Linux dan free software. 

Komputasi Anda tidak akan pernah 
sama lagi dengan sebelumnya.4 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Linux untuk Penggunaan di Kantor 


Analisis Kebutuhan Perusahaan 


H: yang terpenting adalah kebutuhan 
perusahaan masing-masing. Tidak 
semua teknologi yang diciptakan oleh 
para pembuat software di luar atau 
dalam negeri memenuhi kebutuhan kita 
dipandang dari sisi tepat guna. Bisa 
terlalu canggih dan mahal serta tidak 
diperlukan sampai 5 tahun ke depan. 

Tentu saja, apabila Anda merasa 
bahwa investasi saat ini akan 
digunakan sampai 5 atau 10 tahun ke 
depan, Anda perlu memilih teknologi 
yang cukup canggih. Tapi biasanya, 
para pembuat software besar tidak 
puas untuk hanya memperbaiki 
teknologi mereka. Mereka merasa perlu 
untuk meluncurkan produk baru setiap 
2 tahun, dan Anda kemungkinan harus 
mengikuti mereka. Alasan mereka bisa 
saja perubahan bisnis global. Sebagai 
konsumen, kita tidak boleh terlalu 
tergantung. Jadi, tahap analisis 
kebutuhan adalah tahap yang sangat 
penting. 

Kita mulai dengan kebutuhan yang 
cukup mendasar, di mana komputer 
digunakan sebagai sarana untuk bekerja 
lebih cepat dan teliti. Anda mungkin 
butuh otomatisasi kantor (office 
automation), yang dalam bentuk 
sederhana bisa berupa penggunaan 
paket produktivitas (seperti 
OpenOffice.org). Apabila Anda hanya 
membutuhkan, katakanlah 
OpenOffice.org, maka fokuskan 
pengeluaran Anda pada bidang 
tersebut. 

Apabila didalami, OpenOffice.org 
akan sangat dapat diandalkan untuk 
memenuhi kebutuhan dasar. Anda bisa 
membuat segala macam surat, 
dokumen, dan lain sebagainya. Anda 
dapat menyimpan segala data dan 
perhitungan serta analisis sederhana 
kemudian menyajikannya dalam grafik. 
Anda bisa membuat presentasi yang 
baik. Kebutuhan lebih spesifik dapat 
dikembangkan dari sana dan tidak perlu 
dibuat dari awal. Untuk ini, seharusnya 
Anda tidak akan mengeluarkan biaya 


cukup mahal. Lihat analisis biaya kami 
untuk office automation sederhana. 

Selain penggunaan Open0Office.org, 
akan lebih baik lagi jika melibatkan 
pengurangan kertas di dalamnya, 
mengingat kertas, tinta, dan listrik 
cukup mahal saat ini. Anda sampai 
pada tahap ini? Bahwa pengurangan 
kertas, tinta, dan listrik adalah tindakan 
yang secara signifikan bisa 
mengurangi ongkos operasional 
perusahaan dan kemudian menjadikan 
kerja lebih rapi dan terorganisasi? 

Mungkin Anda perlu lebih 
menerapkan otomatisasi kantor (office 
automation) lebih lanjut. Biaya yang 
Anda keluarkan akan cukup mahal, tapi 
Anda selalu dapat meminta dengan 
jelas peningkatan yang akan Anda 
dapatkan pada perusahaan 
penyedianya. Lihat analisis biaya kami 
untuk office automation lebih lanjut. 

Anda tidak puas dengan kantor yang 
terotomatisasi? Anda tidak puas dengan 
satu sistem di mana karyawan bisa 
menuliskan dokumen, membaca dan 
mengirimkan e-mail, menerima dan 
mengirimkan faks dalam satu tempat, 
dan semuanya terhubung ke server 
yang terintegrasi sementara eksekutif 
dapat membaca laporan keuangan dalam 
bentuk grafik yang memudahkan? 

Anda mungkin butuh software 
dengan fungsi sangat spesifik. Atau 
Anda mungkin adalah perusahaan besar 
dengan sejumlah besar kebutuhan dan 
memiliki sistem yang sangat kompleks. 
Anda selalu dapat menghubungi 
konsultan untuk hal ini. Hanya, karena 
sistem informasi hanyalah pendukung 
bisnis, maka cermatlah betul dalam 
memilih solusi. Anda mungkin perlu 
melakukan separasi kebutuhan. Pastikan 
sistem Anda bisa berbicara satu sama 
lain dengan baik. Sistem yang terlalu 
egois bisa menyusahkan di masa depan. 
Pastikan juga penyedia solusi meng- 
gunakan standar terbuka. Kami tidak 
membahasnya dalam kesempatan kali 
ini. 


www.infolinux.web.id 


Kita beranjak sedikit lebih ke bawah: 
sistem operasi dan hardware. Pemilihan 
sistem operasi dalam beberapa hal 
cukup menentukan aplikasi yang dapat 
berjalan di atasnya. Kami sangat setuju 
bahwa Linux adalah sistem operasi 
yang tepat. Kita tidak bicara uang 
semata. 

Bagi perusahaan, uang bisa dicari 
kembali apabila ternyata sistem baru 
dapat meningkatkan nilai bisnis 
perusahaan secara jelas. Kita bicara 
soal keandalan. Baru kita bicara soal 
acguisition cost, lalu lebih lanjut soal 
total cost ownership (yang beberapa 
waktu lalu sempat tercipta opini publik 
bahwa TCO Linux terlalu mahal) yang 
bisa menjadi murah. Kita bicara soal 
standar terbuka. Kita bicara sistem 
yang didukung oleh banyak perusa- 
haan besar. 

Beberapa penyedia solusi mungkin 
tidak menyediakan solusi untuk Linux. 
Mungkin karena mereka adalah anggota 
dari semacam Microsoft Certified 
Partners. Beberapa penyedia mungkin 
tidak peduli dengan sistem operasi 
karena mungkin menggunakan Java 
ataupun Python. 

Dengan hanya menggunakan Linux 
dan penerapan office automation yang 
baik, Anda dapat meningkatkan nilai 
bisnis perusahaan Anda secara jelas. 
TCO atas sistem tersebut juga berada 
dalam jangkauan yang masuk akal. Dan 
yang jelas, Anda tidak tergantung pada 
perusahaan tertentu karena sistem yang 
terbuka. Perusahaan yang baik tidak 
akan secara egois memaksa Anda 
untuk terus terperangkap dalam sistem 
mereka, yang mungkin saja dipaksa 
menjadi standar secara menggelikan. 

Sebagai tambahan, kami juga 
membahas pelatihan karyawan sebagai 
satu komponen biaya yang cukup 
besar. Apabila Anda akan melakukan 
migrasi dari Windows ke Linux, kami 
juga membahas beberapa komponen 
biaya yang cukup besar, terutama pada 
dukungan software.A 


InroLINUX NOVEMBER 2003 35 


Linux untuk Penggunaan di Kantor 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Linux dan Pernak-Perniknya 


Guan pasti kita akan menggunakan 
Linux. Tapi distro mana? Dukungan 
langsung dari siapa? Bagaimana dengan 
pelatihan karyawan? Bagaimana 
perincian biayanya? Dan berbagai 
pertanyaan lain masih memenuhi benak 
kita ketika kali pertama memutuskan 
untuk menggunakan Linux. Atau ketika 
kali pertama memutuskan untuk 
berpindah ke Linux. 

Kita akan membahas satu per satu, 
mulai dari pemilihan distro. Yang paling 
penting dari suatu distro adalah 
konsistensi dukungan, ketersediaan 
paket dan tentunya manajemen 
perusahaan pembuat distro. Nama 
besar bukan jaminan. 

Dalam memilih suatu distro, kita perlu 
melihat bagaimana selama ini 
perusahaan distro tersebut memberikan 
dukungan. Tentunya termasuk 
dukungan tidak resmi seperti basis 
komunitas yang luas, baik di lingkungan 
sekitar ataupun Internet. Selain itu, kita 
tahu, bahwa perusahaan pembuat distro 
terkenal di dunia ini tidak terdapat di 
Indonesia, Malaysia, Singapura, atau 
bahkan Australia. 

Perusahaan harus mencari dukungan 
lokal yang mampu mendukung sebaik- 
baiknya walaupun perusahaan tersebut 
bukan pembuat distronya. Anda 
mungkin perlu memastikan bahwa 
perusahaan lokal pendukung tersebut 
menyediakan dukungan lewat situs, e- 
mail, ataupun telepon. 

Distro yang layak untuk dipertim- 
bangkan adalah Debian, Red Hat, dan 
SuSE. Debian tidak dikontrol oleh 
perusahaan komersial tertentu dan telah 
membuktikan dirinya mampu melayani 
kebutuhan Linux dunia selama 10 
tahun lebih. Red Hat menyusul dengan 
nama besar dan kerja sama dengan 
perusahaan-perusahaan besar seperti 
Oracle dan IBM. SuSE menguasai Eropa 
dan telah memiliki banyak cabang. Tidak 
perlu langsung ke Amerika atau Jerman 
untuk mendapatkan dukungan. Tidak 
perlu juga mencari dukungan 


36 InroLINUX NOVEMBER 2003 


perusahaan tertentu yang memiliki 
embel-embel anggota certified partners. 
Linux adalah sistem terbuka dan siapa 
saja bisa mempelajarinya. Siapa yang 
mampu memberikan dukungan terbaik 
adalah jawabannya. 

Bicara soal dukungan, pastikan 
bahwa perusahaan pendukung mampu 
melakukan sesuatu lebih dari instalasi 
dan pemasangan web server, mail 
server, ataupun database server. 
Dengan beberapa perintah, pemasa- 
ngan beraneka server dapat dilakukan 
dengan mudah di Debian. Mampu 
mengatur server tersebut secara 
optimal dan cepat merespon apabila 
terdapat celah keamanan akan jauh 
lebih penting. Dan yang lebih baik 
adalah perusahaan yang tidak mengan- 
jurkan Anda untuk membunuh nyamuk 
dengan meriam. 

Apabila perusahaan tersebut 
termasuk perusahaan yang memberikan 
konsultasi dan sering melakukan analisis 
teknologi, pastikan juga untuk membuat 
mereka berpikir soal standar. Apabila 
Anda memiliki banyak komputer dan 
sering melibatkan sistem yang berbeda, 
Anda mungkin membutuhkan otentikasi 
melalui LDAP. Apabila perusahaan Anda 
banyak mempertukarkan data, pastikan 
perusahaan pendukung menggunakan 
tool-tool standar yang mempertukarkan 
data dalam format standar (seperti 
XML). 

Pastikan perusahaan yang Anda 
percaya mampu berpikir lebih jauh tanpa 
memaksa Anda, sekali lagi, membunuh 
nyamuk dengan meriam. Dengan 
menggunakan teknologi yang tepat, 
Anda akan menghemat banyak uang di 
masa mendatang. Perusahaan 
pendukung harus mampu untuk berpikir 
lebih jauh dan mampu memilih 
teknologi, karena mereka kebanyakan 
tidak perlu membuatnya sendiri. 

Bagaimana dengan pelatihan 
karyawan? Apabila perusahaan 
pendukung Anda berbicara yang 
menakutkan atau membebankan Anda 


www.infolinux.web.id 


biaya training yang cukup untuk 
menyewa kantor selama setengah 
tahun, maka Anda perlu berpikir lebih 
lanjut. Linux dapat dibuat mudah kalau 
mau. Dapat pula dibuat susah dan 
mengerikan. 

Apabila Anda sama sekali belum 
pernah menggunakan sistem informasi 
dan komputer, maka training akan 
sedikit lebih susah dan mahal. Apabila 
Anda melakukan transisi ke Linux, maka 
proses training akan lebih mudah dan 
lebih merupakan training proses transisi. 
Namun, hal ini tidaklah mutlak, dan 
sangat tergantung kondisi perusahaan 
Anda. 

Pastikan perusahaan pendukung tidak 
melakukan hal-hal konyol seperti 
memberikan training penggunaan 
console kepada pegawai bagian 
administrasi. Atau memberikan training 
kompilasi kernel kepada karyawan 
keuangan. Buatlah Linux semudah 
mungkin, dan traininglah cara 
penggunaan. 

Training yang diperlukan mungkin 
training pengunaan office automation, 
kalau Anda menerapkannya. Hal 
tersebut lebih penting karena itulah 
yang akan dihadapi oleh karyawan. 

Bagaimana dengan biaya? Kami akan 
memberikan gambaran kepada Anda 
tentang biaya-biaya yang akan 
diperlukan apabila Anda akan 
menggunakan Linux.& 


TE peniatona haters SENI — 
s —— Anjuta: Ihome/DATA/NOPIdata/Prokeo/skrp3UprogranVsmaricareLT SP/sro/smartcarditap.c (Saved) 
Ela Bh View Praeet Fomut Bulid Bodkmark Detug CVS Satinge” Hah 
dekax se Han belia,2) Lea "| 
Kama ABG 0 (Tags HD MAX WATINGTIME jas) 


smaneardtspo « (man «| 


Ia 
Proest Nana” Zoom 0 Line G001 Cok ooo INS Jak None Made Unix (UP) 
23  Arjut: /homelDATAINOPIdata/Projec"/sktpsierogranw/smartcandLTSP/stc/smartcanditsp.c (Saved) 


& Anjuta, IDE canggih untuk sang 
Developer 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Linux untuk Penggunaan di Kantor 


Office Automation 


Oka automation sederhananya menyarankan rekan Anda yang masih setuju dengan istilah yang sama. 
adalah mentransisikan kantor menggunakan Microsoft Windows Pada saat transisi, perhatikanlah agar 
konvensional menjadi kantor yang karena OpenOffice.org juga tersedia pengguna OpenOffice.org dapat 
terotomatisasi. Dalam bentuk yang untuk sistem operasi tersebut. mencari ekivalensi untuk istilah yang 
sangat sederhana, hal ini bisa saja Selain itu, OpenOffice.org juga digunakan di Microsoft Office. 
berupa penggunaan paket office secara datang dengan help yang lengkap, Sebagai contoh, pada versi-versi 
intensif. Kami akan mengulas mulai dari walaupun penyusunannya terkesan awal, istilah Mail Merge di Word 
penggunaan office semata, penggunaan sedikit aneh dan membingungkan. Anda lebih dikenal dengan Form Letter. 
software untuk mengurangi pemakaian masih dapat menemukan komponen Baru pada saat-saat terakhirlah istilah 
kertas, sampai pada manajemen OpenOffice.org lain seperti Math, Mail Merge digunakan. Pada Calc 
dokumen. Drawing, dan HTML Editor. Luar biasa, misalnya, apabila Excel 

Dalam penerapan office automation, bukan? menggunakan Pivot Point, maka Calc 
perusahaan mungkin akan menggunakan Baiklah. OpenOffice.org memang menggunakan Datapilot. 
teknologi terbaru. Namun, teknologi unggul. Akan tetapi, kita juga perlu 
yang relatif lama juga mungkin berguna. menyiapkan beberapa trik agar aplikasi OpenOffice.org menggunakan 
Parameternya adalah kebutuhan Anda ini lebih enak untuk dipakai: format standar XML untuk dokumen 
dalam konteks tepat guna dan penggu- @ OpenOffice.org guick starter. dan pertukaran data. Anda tidak perlu 
naan teknologi standar. Tersedia untuk desktop GNOME khawatir untuk hal tersebut karena 

ataupun KDE. Mampu mempercepat XML adalah format terbuka yang mulai 
Penggunaan paket office eksekusi OpenOffice.org sampai diadopsi secara meluas. Pokoknya, 
Ada banyak pilihan office di Linux. tingkat yang menakjubkan. Dengan dengan OpenOffice.org, document 
Mulai dari yang terpadu seperti demikian, problem lambat pada office — processing Anda aman! 
OpenOffice.org dan Koffice sampai ini dapat dipecahkan. 
dengan yang berdiri sendiri seperti @ Penggunaan format internal. Open- Pengurangan kertas 
Abiword, Gnumeric, dan teman- Office.org lebih disarankan. Walaupun Satu kertas memang murah dan enak 
temannya. Kami sarankan Anda Anda dapat menyimpan ke format dikantongi tanpa khawatir hilang jejak 
menggunakan OpenOffice.org. Bukan eksternal, namun akan lebih baik seperti penggunaan file. Namun dalam 
karena Office yang lain tidak dapat apabila pengguna menyimpan dengan volume yang cukup banyak, selain 
digunakan, tapi karena tingkat format internal OpenOffice.org. meningkatkan biaya operasional, 
kompatibilitas yang sangat baik dengan @ Penyesuaian penggunaan istilah pada dokumen juga dapat dengan mudah 
Microsoft Office dan penerapan OpenOffice.org yang tidak sama hilang atau tercecer. Dalam kondisi di 
teknologi tingkat tinggi di dalam internal dengan Microsoft Office. Hal ini mana manajemen karyawan tidak 
OpenOffice.org. Selain itu, Anda dapat lumrah karena tidak semua orang diterapkan dengan benar, maka setiap 
| Epen tete SA 3 — Mean | LN Pan MN Least 1 Pa MN al 
Pe an Ar an : 
Daneika men dapa te mcm Ceme Hon tni mmnla PG ES PES 


K B D E F G H 1 3 K IA 


Berikut ini kita akan mencoba program Is, dan melihat keluarannya 
ae ———————— Pe —. Ex 


Be 
op 


KI Grafik Jumlah Penjualan 


IS 
Jumlah Jual 


Fa Nama Barang 


papa pre cBaaleBa 


Lihatlah pada kolom paling kiri setiap file, yang bertuliskan drwxrar-x. Bagian 
tersebut akan menunjukkan permission dan mode file. Berikut ini akan dijelaskan El 


secara detail, bagian demi bagian. 32 
El 
Mode file tersebut akan dituliskan dalam 10 karakter. Berikut ini adalah rincian En 
@ Noprianto, Agustus 2003, Revisi: 0 2 
37 
35 
FI z 
an SA) Gro » 
Tana Berau Tessa Seri Basis Detauit NN SER 
(& |:| Moopyright (road-only) - OpenOfice.org 1! EjOpenOffice.org calo-materi.doc - Opent! #jinux dasar-t-module.rtf (read-only) - Or ON BU soali.xc - OpenOffice.org 1.1 Oa 


& OpenOffice.org Writer & OpenOffice.org Calc 


www.infolinux.web.id InroLINUX NOVEMBER 2003 37 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Linux untuk Penggunaan di Kantor 


(1 Appilcations Actions ENAK — 


Insert Tools Window Help 


Ber: Bj aa 4 se 


I 
Fed isi Name —sLas Names) 


Ki 
01 |:| Biunitiedi - OpenOffice 2XGuery Design: Oueryi #4Auery Design: Oueryi 


& Database dengan OpenOffice.org 


karyawan dapat berlomba-lomba untuk 

mencetak tutorial atau e-mail atau 

bahkan buku elektronis dan menyum- 
bangkan pengeluaran beberapa Rim 
kertas per bulan. Selain itu, kertas 
membuat ruangan menjadi kotor. Tidak 
mungkin menghilangkan kertas, namun 
kertas dapat dikurangi pemakaiannya. 

@ Pertama-tama, aktiflah menggunakan 
e-mail. Yang ini mudah-mudah 
susah. Penulis pernah menghadapi 
kasus satu perusahaan di mana para 
karyawannya bertahan untuk tidak 
menggunakan e-mail. Atau semua e- 
mail yang masuk akan dicetak dan 
dibaca setelahnya. 

@ Pengalihan dari mesin faks ke 
software fax server. Memang tidak 
semua dokumen yang difaks bisa 
ditangani secara software. Namun, 
apabila apa yang tertulis dalam faks 
hanyalah memo atau perintah, maka 
jelas, dengan penggunaan software 
fax kita menghemat kertas, listrik, 
dan bunyi-bunyian aneh. 

@ Penggunaan groupware sederhana. 
Yang satu ini susah diterapkan 
karena budaya penggunaan 
otomatisasi lewat komputer belum 
berkembang benar di Indonesia. 
Bahkan di perusahaan besar 
sekalipun. Beberapa pihak tidak akan 
dapat membaca sesuatu yang tertera 
di monitor, namun dengan lancar 
dapat membacanya apabila telah 
dicetak. Namun dengan kegigihan 
usaha dan tekad, langkah 


38 InroLINUX NOVEMBER 2003 


Berikut ini adalah beberapa komponen OpenOffice.org yang mungkin diperlukan oleh 


perusahaan Anda: 


Program Kegunaan 


OpenOffice.org Writer 


Aplikasi pengolah kata yang kompatibel dengan 


Microsoft Word. Sangat bisa diandalkan. Mendukung 
hampir segala hal yang dibutuhkan sebagai pengolah 
kata. Dokumen dapat disimpan ke format lain ataupun 
diekspor ke PDF untuk meningkatkan portabilitas. 


OpenOffice.org Calc 


Aplikasi spreadsheet yang kompatibel dengan 


Microsoft Excel. Sama seperti Writer, juga sangat 
dapat diandalkan. Proses transisi dari Microsoft Excel 
berdasarkan pengalaman, tidak memerlukan waktu 
yang lama. Spreadsheet dapat disimpan ke format lain 
ataupun diekspor ke PDF untuk meningkatkan 


portabilitas. 


OpenOffice.org Impress 


Aplikasi pembuat presentasi yang kompatibel dengan 


Microsoft PowerPoint. Mendukung apa yang mampu 
dilakukan oleh PowerPoint. 


OpenOffice.org « Database Walaupun tidak menyediakan interface langsung 
Untuk aplikasi database sederhana seperti halnya 
Microsoft Access, Anda selalu dapat menggunakan 
fasilitas sejenis persis seperti apa yang ditemukan di 
dalam Access. Koneksikan OpenOffice.org ke database 
server atau hanya sekadar spreadsheet, maka Anda 
akan mendapatkan kemampuan persis seperti Access, 
lengkap dengan fasilitas untuk mengeksekusi perintah 
SOL dan pembuatan Guery. 


OpenOffice.org Basic 


Dengan menggunakan bahasa basic, seperti yang 


Microsoft gunakan dalam VBA, kita dapat meningkat- 
kan kemampuan OpenOffice.org sesuai kebutuhan. 
Penggabungan dengan Writer (penggunaan macro), 
Calc (penggunaan macro), Impress (penggunaan macro), 
ataupun fasilitas database-nya akan membuat kita lebih 
mudah untuk meningkatkan otomatisasi kantor dan 
menghemat biaya. Dengan developer guide setebal 
ribuan halaman dan akses ke internal UNO (Universal 
Network Object) yang digunakan oleh OpenOffice.org, 
serta binding untuk beberapa bahasa populer seperti 
Java, Python, Perl dan C-4, maka kemampuan 
OpenOffice.org dapat menjadi sangat luar biasa. 


pengurangan kertas ini selain dapat 
menghemat kertas, juga dapat 
mengurangi risiko hilang atau 
tercecer. Workflow pun dapat 
menjadi lebih efisien. Susahnya, 
aplikasi ini, yang dapat dengan 
mudah ditemukan di Windows 
seperti Lotus Notes, sangat susah 
ditemukan di Linux. Ada 
PHPGroupware ataupun beberapa 
proyek untuk mendukung enterprise 
Linux, namun masih butuh waktu 


lebih untuk dipelajari dan diandalkan. 


www.infolinux.web.id 


@ Dalam bentuk sederhana, penggu- 
naan document management. Aturlah 
penyimpanan dokumen sehingga 
setiap pengguna dengan mudah 
dapat menyimpan atau membagi 
serta mempublikasikan dokumennya. 


Anda bisa menghubungi beberapa 
perusahaan di Indonesia yang bermain 
di office automation. Apabila ingin 
menghemat, Anda dapat 
menggabungkannya sendiri dari 
beberapa aplikasi free software. 


IKLAN 


Linux untuk Penggunaan di Kantor 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Penggunaan Internet 


Y ang satu ini memang cukup mere- 
sahkan para manager SDM. Bukan 
apa-apa. Tidak semua pihak dapat 
menggunakan Internet secara bijak, bahkan 
di Amerika Serikat sekalipun. Perusahaan 
sudah mahal-mahal menyediakan koneksi 
ADSL atau /eased line misalnya, ada pihak 
yang dengan gembira mencari video porno 
(bukan hanya gambar statis) lengkap 
dengan suara dan tanpa sensor atau 
bahkan mencari lowongan kerja baru 
(bahkan di depan atasannya sekalipun). 


Diberikan hak untuk bebas 
menggunakan segala fasilitas yang ada 
juga cukup menyusahkan. Belum lagi 
masalah virus yang tidak kalah dengan 
virus di kehidupan manusia. 

Solusinya bisa berupa penggunaan 
internet di jam-jam khusus (yang pasti 
diprotes oleh karyawan teknologi 
informasi di perusahaan Anda) atau 
dengan membatasi akses. Penggunaan 
logging (pencatatan) mungkin juga bisa 
berguna. 


Perhitungan Biaya 


Ke hardware ataupun 
software memerlukan biaya. Biaya 
tidaklah sekadar uang yang dikeluarkan 
ketika kali pertama membeli hardware 
ataupun software. Komponen biaya yang 
lain juga harus diperhitungkan seperti 
training, pengembangan lebih lanjut, dan 
maintenance. Linux, terutama beberapa 
tahun yang lalu, sering diserang-serang 
sebagai sistem operasi dengan total 
biaya kepemilikan (TCO, Total Cost of 
Ownership, total biaya kepemilikan) yang 
jauh lebih besar melebihi Windows. 

Beberapa pihak yang merasa sebagai 
senior dan kemudian tidak mengikuti 
perkembangan teknologi global masih 
menganggap hal tersebut —hal yang 
sudah dikemukakan sejak beberapa tahun 
lalu—adalah relevan. Sesungguhnya, 
pihak yang menganggap TCO Linux 
mahal patut dipertanyakan asal 
informasinya. 

The Jem Report (http://www.thejem- 
report.com), sebuah site review, menge- 
mukakan bahwa selain memperhatikan 
TCO semata, kita juga harus memper- 
hatikan manfaat yang didapat dengan 
memiliki hardware atau software ter- 
sebut. Jadi, permasalahannya bukan 
hanya sekadar murah belaka. 

Kami akan mengulas beberapa 
komponen biaya untuk berpindah 


40  InroLINUX NOVEMBER 2003 


menggunakan Linux. Referensi ini kami 
dapatkan dari situs web http:// 
www.linuxvalue.com, dengan beberapa 
penyesuaian kondisi pasar Indonesia 
(terutama di ibukota). 


Total cost of downtime 
Dengan melakukan perpindahan, mau 
tidak mau kita harus menghadapi apa 
yang disebut sebagai downtime—saat 
ketika sistem tidak dapat melayani 
kebutuhan kita. Hal ini tentu saja 
membebankan biaya yang relatif cukup 
besar. 

Apa saja yang harus dilakukan agar 
downtime dapat minimal? Cobalah 
melakukan beberapa langkah berikut ini: 
@ Lakukan migrasi untuk aplikasi 

dengan kompatibilitas penuh, seperti 

openoffice.org. 

@ Lakukan migrasi untuk infrastruktur 
dan teknologi standar yang telah 
didukung baik oleh Linux. 

@ Lakukan sistem paralel untuk migrasi 
data. 

@ Apabila dirasa sistem baru dapat 
diandalkan, maka sistem lama tetap 
dipertahankan dalam kondisi berjalan 
untuk berfungsi sebagai back-up. 

@ Lakukan tindakan jaga-jaga selama 
beberapa waktu tertentu, sebagai 
contoh: 3 bulan. 


www.infolinux.web.id 


Yang ingin dikemukakan adalah, 
Internet dapat digunakan sebagai media 
komunikasi yang baik. Akan tetapi, 
perusahaan harus mampu mengeluarkan 
kebijaksanaan sehubungan dengan 
penggunaan Internet tersebut. Aplikasi- 
aplikasi di Linux siap diandalkan untuk 
membantu Anda. Anda bisa 
mempergunakan iptables sebagai firewall 
untuk manajemen paket jaringan, atau 
mempergunakan sguid sebagai HTTP 
proxy yang luar biasa.9 


Apabila migrasi dilakukan pada 
sistem yang tidak harus melayani 24 
jam sehari dan 7 hari seminggu, maka 
biaya downtime dapat dikatakan relatif 
kecil, apabila aplikasi dengan 
kompatibilitas penuh atau sebagian serta 
migrasi data telah dilakukan 
sebelumnya, tentunya dalam sistem 
paralel. 

Selain downtime untuk sistem, 
hitung juga downtime untuk sumber 
daya manusia. Apabila karyawan yang 
biasanya menggunakan Windows 
dipaksa menggunakan Linux, maka 
terkadang ada unsur kecanggungan atau 
resistensi berlebih. Hal ini dibebankan 
sebagai biaya. 


Total cost of software 

Ini adalah biaya kepemilikan yang 
sangat signifikan. Komponen biaya ini 
masih dibagi lagi menjadi beberapa 
bagian seperti pada tabel 1. 

Dengan demikian, proyeksi biaya 
untuk dukungan sistem hanya berkisar 
antara Rp3-4 juta rupiah per bulan. 
Sampai kapanpun, Anda tidak perlu 
mengeluarkan biaya untuk upgrade. 
Sistem Anda akan berjalan dengan 
damai. Hati pun tenang. Perusahaan 
yang baik tidak akan membuat Anda 
tergantung selamanya. Anda selalu dapat 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Tabel 1. 

Cost of initial software Biaya ini adalah biaya awal dalam pembelian software. 
purchase (acguisition cost Linux adalah sistem operasi dengan biaya pembelian 
of software) awal terkecil. Anda bisa saja memasukkan nilai nol di 
sini. 

Biaya perawatan (maintenance) software per tahun. 
Apabila konsultan Anda cukup jujur dan memilih 
mengadu untuk di penjualan jasa, maka sebenarnya, 
untuk aplikasi general di Linux (yang hampir semuanya 
dapat dengan mudah dicomot dari komunitas), Anda 
dapat melakukan upgrade sendiri. Umumnya, Anda bisa 
memasukkan nilai nol di sini. 

Biaya tambahan untuk meningkatkan kinerja sistem 
Anda. Linux bukanlah sistem operasi yang telah miliki 
segalanya ketika dirilis. Terkadang, kita perlu 
menambahkan sendiri fasilitasnya. Sebagai contoh, kita 
mungkin perlu menggunakan LVM, Software RAID, atau 
lain sebagainya. Umumnya, Anda perlu mengeluarkan 
cukup banyak biaya di sini. 

Uang jasa dukungan pertahun. Sebenarnya, ini adalah 
yang cukup mahal. Semua software yang diambil apa 
adanya sebenarnya tidak memerlukan biaya. Yang 
memerlukan biaya adalah dukungan, pemasangan, dan 
lain sebagainya. Anda butuh mengalokasikan biaya 
yang cukup besar di sini. 

Biaya training tahunan. Turn over karyawan bisa 
memungkinkan Anda untuk melakukan training. 
Training berarti uang keluar dan waktu terbuang. 
Namun, hal ini tidak mungkin untuk dihindarkan. 
Sediakan uang yang cukup di sini. 


Cost of annual software 
maintenance 


Cost of reguired add-ons 


Cost of annual support 


Cost of annual training 


Contoh untuk aplikasi yang langsung dipasang tanpa modifikasi (kondisi tersebut 
disesuaikan dengan jumlah workstation maksimal 25): 


Software Biaya 


Cost of initial purchase Rp 0 
Cost of annual software maintenance Rp 0 


Cost of reguired add-ons (3 add-ons) Rp 6.000.000 
Cost of annual support (12 kali) Rp 30.000.000 
Cost of annual training (2 kali) Rp 6.000.000 


Total 


Rp 42.000.000 


Catatan: Harga belum termasuk aplikasi tambahan/custom yang dibuat untuk memenuhi kebutuhan tertentu 
perusahaan. Selain itu, free software yang digunakan diasumsikan tidak dimodifikasi terlebih dahulu. 


menyewa konsultan lain yang Anda 
inginkan atau memanfaatkan training 
yang tersedia untuk lebih mandiri. 
Untuk perkiraan biaya office 

automation sederhana, Anda dapat 
memasukkan anggaran maksimal Rp5 
juta per bulan. Biaya diperlukan untuk 
dukungan. Serahkan saja semua 
kebutuhan Anda kepada konsultan 
yang telah Anda percaya. Untuk office 


automation lanjutan, tergantung 
kebutuhan perusahaan Anda, harusnya 
biaya yang keluar tidak sampai 10 juta 
per bulan. 


Total cost of hardware 

Ini adalah biaya pembelian hardware. 
Berbeda dengan halnya sistem operasi 
lain, Linux dapat memanfaatkan 
hardware-hardware lama yang sudah 


www.infolinux.web.id 


Linux untuk Penggunaan di Kantor 


tidak terpakai di sistem operasi lain. Hal 
ini merupakan suatu keunggulan besar. 

Untuk biaya hardware, Anda perlu 
memperhatikan biaya awal pembelian 
dan umur hidup hardware. Carilah 
perbandingan yang paling optimal. 

Satu tip untuk pembelian hardware: 
jangan asal murah. Apabila Anda hanya 
memilih yang paling murah, maka 
biasanya ada saja halangan yang harus 
dihadapi dan Anda biasanya perlu 
merogoh kocek lagi. Untuk kompa- 
tibilitas dengan Linux, carilah terlebih 
dahulu data kompatibilitas di internet. 
Jangan sampai salah beli. 

Untuk Linux, pertimbangkan juga 
sistem terminal server yang dapat 
memanfaatkan komputer kuno yang 
sudah tidak terpakai oleh Windows. 


Total cost of personnel 
Umumnya, yang satu ini merupakan 
biaya gaji administrator sistem. Untuk 
saat ini, kisaran umum untuk administra- 
tor menengah adalah Rp2,5-3 juta 
rupiah per bulan (sudah merupakan gaji 
yang sangat tinggi). Tidak perlu 
memiliki banyak administrator sistem. 

Untuk sistem dengan workstation 
maksimal 25 buah, administrator sistem 
yang diperlukan cukup satu saja. 
Bebankan saja selebihnya secara 
outsourcing kepada konsultan Anda. 
Dengan demikian, Anda hanya akan 
menghabiskan biaya kurang lebih 
sebesar Rp30 juta per tahun. 

Kita masih memiliki biaya-biaya lain 
seperti Total cost of services (servis 
tambahan), total cost of storage 
(penyimpanan), dan total cost of 
facillities (fasilitas penunjang kantor) 
seperti yang disebutkan oleh LinuxValue. 
Akan tetapi, komponen-komponen biaya 
tersebut umumnya tergantung pada 
kebijaksanaan perusahaan Anda. 

Dengan menggunakan Linux, Anda 
tidak perlu terlalu khawatir tentang 
masalah virus dan kehilangan data 
karena sistem mengalami crash. Dua hal 
tersebut dapat menjadi anggota setia 
cost center. 

Semua biaya yang dicantumkan 
tentunya tidak berlaku global tergantung 
kondisi perusahaan Anda.4 


InroLINUX NOVEMBER 2003 4I 


Linux untuk Penggunaan di Kantor 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Migrasi dan Contoh Sederhana 


M igrasi bukanlah perkara yang 
mudah. Apabila manajemen 


perusahaan Anda telah memutuskan 
untuk melakukan migrasi, umumnya 
proses tersebut dilakukan dalam banyak 
langkah. 


Kompatibilitas program 
Program dengan kompatibilitas 
penuh 

Langkah ini adalah yang paling mudah 
dan mudah. Bahkan bisa dilakukan 
sendiri oleh tim teknologi informasi 
perusahaan Anda. Intinya adalah mencari 
program di Linux yang benar-benar 
kompatibel dengan program di Windows. 


Contoh yang paling baik mungkin 
OpenOffice.org. 


Program dengan kompatibilitas 
sebagian 
Langkah ini cukup berisiko untuk 
dilakukan, namun biasanya banyak pihak 
yang tetap berani untuk melakukannya. 
Tidak semua aplikasi Linux kompatibel 
penuh dengan aplikasi di Windows. 
Kalaupun tampilannya bisa sama, maka 
umumnya format data yang digunakan 
berbeda. 

Oleh karena itu, umumnya pelaku 
transisi sibuk mengonversikan tipe datanya 
agar dapat dimengerti oleh program baru 


dengan risiko kehilagan data nol atau 
sedikit. Apabila Anda tidak siap untuk 
transisi ini, tunda dulu proses transisi 
Anda. Parameternya sangatlah luas. Proses 
transisi untuk aplikasi dengan tingkat 
kompatibilitas sebagian bukan semudah 
mengonversikan ukuran kaki ke meter. 

Beberapa perusahan dengan cerdik 
mulai mencoba transisi berdampingan 
dengan sistem lama. Artinya, sistem 
lama tetap dipakai, namun sistem baru 
juga diujicobakan. 


Program yang tidak kompatibel 
Selama ini Anda menggunakan Windows 
dan hampir semua aplikasi yang Anda 


Tabel 1. 

Sistem lama 

Menggunakan Microsoft Office untuk mengerjakan 
pembuatan surat, melakukan perhitungan keuangan 
sederhana, database sederhana, dan pembuatan 
presentasi untuk produk baru. 


Sistem baru yang direncanakan 

Aman untuk dipindahkan ke OpenOffice.org. Anda bahkan tetap dapat menggunakan 
Windows. Jangan lupa untuk mem-back-up dokumen lama Anda. Proses training 
mungkin akan dibutuhkan untuk membiasakan karyawan Anda. 


Menyimpan database di Excel secara intensif 
dan membuat laporan berdasarkan data 
tersebut. Berencana untuk memindahkannya ke 
web. 


Aman untuk dilakukan dan tetap masih bisa menggunakan Windows. Karena 
ingin memindahkan ke web, Anda bisa menggunakan Apache, PHP/Python atau 
MySOL. Berikut ini adalah langkah-langkah singkat: 

@ Simpan file Excel Anda dalam format Comma Separated Value (csv), sebuah 
format teks dengan setiap field dipisahkan dengan karakter tertentu 
(umumnya koma). 

@ Buat tabel di MySOL 

@ Import-lah dengan MySOL atau menggunakan PHPMyAdmin untuk lebih 
mudahnya. 

@ Selesai. 


Aktif menggunakan Microsoft Internet Explorer 
dan Microsoft Outlook untuk membaca berita 
dan berkorespodensi dengan rekan Anda 
menggunakan e-mail. 


Aman untuk dipindahkan. Dalam beberapa kasus, Anda masih dapat tetap 
menggunakan Windows. Anda bisa mengganti Microsoft Internet Explorer 
dengan Mozilla dan Outlook dengan Evolution. Apabila Anda hanya bekerja 
dengan e-mail, Anda tetap bisa menggunakan mozilla mail, tanpa harus 
menggunakan Evolution. 


Aktif menggunakan Microsoft Project dalam 
memproyeksikan pengerjaan proyek Anda. 


Tidak terlalu aman untuk dilakukan, tergantung sejauh mana Anda 
membutuhkan Microsoft Project. Ada Mrproject yang menawarkan fungsi sama 
seperti Microsoft Project, namun masih kalah jauh dalam banyak hal. 


Banyak bekerja dengan database. 


Relatif aman. Banyak database server yang bisa Anda pakai di Linux. Mulai dari 
yang mini (sangat banyak), kemudian MySOL dan Postgres sampai Oracle. 


Banyak bekerja dengan multimedia, terutama 
pembuatan grafis. 


Tidak terlalu aman. Tidak banyak aplikasi pembuat grafis yang andal di Linux. 
GIMP memang contoh yang baik. Tapi sebaiknya tahan beberapa saat sambil 
menunggu rilis GIMP baru. Bagi yang tidak sabar, Anda selalu dapat berpindah 
kapan saja. Banyak grafis indah dihasilkan dengan GIMP. 


Banyak bekerja dengan multimedia, terutama 
gambar 3D dan video authoring. 


Tidak aman. Anda harus menunggu beberapa saat lagi. Lebih aman dan terjamin 
kalau Anda tetap menggunakan Microsoft Windows. 


Banyak bekerja dengan aplikasi keuangan 
seperti Microsoft Money atau MYOB. 


Tidak aman. Tunda dulu niat Anda atau batalkan saja. Aplikasi di Linux belum 
siap benar untuk hal tersebut. Kalaupun Anda mau, bersiap-siaplah untuk 
menghadapi keterbatasan. 


Aplikasi custom dengan penggunakan emulator. 


42 InroLINUX NOVEMBER 2003 


Tergantung pada aplikasi. 


www.infolinux.web.id 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


gunakan adalah aplikasi pesanan Anda 
yang diselesaikan oleh software house 
lokal. Baiklah. Kabar buruknya, software 
house lokal tersebut membuatnya 
dengan bahasa Visual Basic dan hanya 
menyediakan software untuk sistem 
operasi Windows. Apa yang harus Anda 
lakukan? 

Yang jelas, lakukan transisi dulu untuk 
program dengan kompatibilitas penuh. 
Setelah itu, cobalah untuk program 
dengan kompatibilitas sebagian. Untuk 
kasus Anda yang menggunakan 
software khusus, langkah migrasi akan 
cukup sulit. Jangan pernah mengharap- 
kan Wine (http://www.winehg.com) 
untuk bekerja sempurna. Boleh dicoba, 
tapi sebelum dipakai harus benar-benar 
diuji. 

Pengembangan ulang aplikasi 
(porting) untuk Linux adalah tindakan 
gila dan ngawur karena akan menghabis- 
kan waktu dan biaya besar, serta dapat 
menimbulkan downtime dan risiko lain 
yang sangat besar dan tidak terduga. 


Ringkasan 


Harus diakui, penggunaan Linux di 
sisi desktop (termasuk kantoran) 
belumlah semudah Windows. 
Beberapa analis di Gartner bahkan 
meramalkan bahwa untuk saat ini 
Linux masih belum meninggalkan 
dunia server. 


Namun, analisis tersebut tidak 
berlaku global. Kebutuhan aplikasi 
general telah dapat dipenuhi dengan 
menggunakan Linux. Anda 
membutuhkan Office, Linux memiliki 
OpenOffice.org. Anda butuh web 
browser dan aplikasi e-mail, Linux 
memiliki Mozilla dan Evolution. Anda 
butuh aplikasi multimedia, Linux 
siap menyediakannya untuk Anda. 


Selain itu, kalau mau jujur, solusi 
yang paling tepat dan sesuai dengan 
kondisi di Indonesia adalah free 
software. Anda tidak butuh banyak 
biaya, konsultan lokal pun bisa maju. 
Kalau ini diterapkan, rasa-rasanya 
kita perlahan bisa menyamai India 
ataupun Cina. 


Pertimbangkan dengan bijak kondisi 
perusahaan Anda saat ini. Berpindah 
ke Linux memang tidak mudah, tapi 
tidaklah mustahil. 


Saran kami, migrasi ke Linux bukanlah 
hal yang selalu bijak. Mulai sekarang, 
cobalah untuk menggunakan program 
free software seperti OpenOffice.org dan 
Mozilla apabila migrasi sistem operasi 
tidak memungkinkan. 


Contoh kasus: 
Kami akan mengulas beberapa kasus 
mulai dari yang sederhana sampai yang 
cukup berbahaya apabila migrasi 
dilakukan (dapat dilihat pada tabel 1). 
Kami mencoba untuk memberikan nilai 
aman atau tidak aman dari sisi 
perbandingan hasil yang didapat dan 
risiko yang mungkin terjadi (plus 
kerugian yang harus ditanggung). 


Daftar ekivalensi aplikasi 

Berikut ini adalah beberapa aplikasi Linux 
yang relatif kompatibel dengan aplikasi di 
Windows. Kompatibel dalam pengertian 
dapat memenuhi kebutuhan Anda, dapat 
membaca (dan mungkin menyimpan ke) 
format data yang digunakan oleh aplikasi 


Linux untuk Penggunaan di Kantor 


di Windows serta aplikasi dengan masa 
depan menjanjikan (dapat dilihat pada 


tabel 2). 


Tidak mudah memang untuk 
mencoba hal baru. Butuh usaha besar 
dan segudang besar ketekunan. Salam.d 


Tabel 2. 


Aplikasi Windows Aplikasi Linux 


Microsoft office OpenOffice.org 

Microsoft Project MrProject 

Adobe Photoshop GIMP 

ACDSee G@View 

Windows Media Xine dan Totem 

Player 

WinAMP XMMS 

Ahead Nero CDBakeOven 

Microsoft Internet Mozilla 

Explorer 

Microsoft Outlook Evolution 

Flashget Downloader for 
X, prozilla 

Textpad, ultraedit Anjuta 

Delphi Kylix 

ASP PHP 


Linux 


We Make Linux Works For You! 


»M Linux Fundamentals 


»4 Linux System Administration 
»4 Linux Network Administration 


WM Linux for Daily Usage 


1. Linux Fundamentals for the NT Professional 


“4 Administering Mail Server Using gmail 

“4 Firewall Administration & Network Security Implementation 
»4 PostgreSAL Database Server Administration 

“4 MySOL Database Server Administration 


AU Building Web-Based Applications Using PHP4 


Sudah Siapkah Anda 


Dengan Sertifikasi Linux? 


Dm AA 


eLinux Teknologi Indonesia 
Phone: 021- 651 9677 
Fax: 021- 651 9678 
e-mail: info@elinux.co.id 


http://www.elinux.co.id 


Pendaftaran : Gudang Linux 
ITCenter Kuningan B1-21 
Lower Ground 

Jl. Prof. Dr. Satrio 

Phone: 021- 5793 4060 


www.infolinux.web.id 


InroLINUX NOVEMBER 2003 43 


Linux dalam Dunia Kerja 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Tersandung Linux di Tembok Cina 


Kalau penguin berteman dengan es, salju, dan lainnya yang sifatnya 
dingin, orang masih memakluminya. Tetapi, bagaimana jika PT Sukanda 
Djaya, sebuah perusahaan distribusi, menggunakan Linux. 


atahari sudah mulai tergelincir 

ketika kami berkunjung ke 

kantor PT Sukanda Djaya di 
bilangan utara Jakarta. Di kantor Sukanda 
Djaya kami langsung menemui Information 
Technology Manager PT Sukanda Djaya, 
Teddy Wijaya. Di sebuah ruangan meeting 
kami melanjutkan perbincangan mengenai 
implementasi Linux di PT Sukanda Djaya. 

Begitu mendengar nama Diamond, 
pikiran Anda pasti tertuju ke makanan yang 
paling diminati anak kecil, yaitu es krim. 
Dan pikiran tersebut memang benar 
adanya. PT Diamond Cold Storage (DCS) 
memang sebuah perusahaan, di mana 
orang lebih familiar dengan es krimnya. 
Padahal, saat ini tidak hanya es krim yang 
mereka tekuni, mereka kini menekuni pula 
perdagangan tempat menyimpan es krim 
(freezer). 

DCS adalah perusahaan induk PT 
Sukanda Djaya (SD). Karena yang banyak 
berhubungan dengan dunia TI adalah SD, 
maka kami akan banyak mengupas 
kegiatan TI di SD. Untuk diketahui, SD 
banyak mendistribusikan produk DCS, 
seperti es krim ke banyak tempat, seperti 
McDonald's, Pizza Hut, Sizzler, A&W, dan 
banyak lagi lainnya. Dinamisnya sebuah 
perusahaan distribusi membuat SD 
melakukan banyak hal guna melancarkan 
proses distribusi. 


Implementasi TI 

Khusus untuk implementasi TI kali pertama 
di SD, Teddy mengaku tidak mengetahui 
persis kapan implementasi IT di SD dimulai. 
“Yang jelas sejak saya bergabung dengan 
SD, tahun 1998, TI di sini sudah berjalan. 
Walaupun waktu itu penggunaan TI masih 
sangat konservatif, masih menggunakan 
dump-dump terminal. Sehingga praktis, 
hanya ada monitor dan keyboard saja di 
meja karyawan SD,” kata Teddy. 
Konservatifnya TI di SD berbanding lurus 
dengan mesin-mesin yang digunakannya. 


44  InroLINUX NOVEMBER 2003 


Mesin-mesin yang digunakan pada waktu 
itu adalah IBM AS400. 

Ketika SD membangun kantor baru di 
Cibitung, orang yang bertanggung jawab 
terhadap TI di SD, sebelum Teddy, sudah 
mendesain konsep dump terminal seperti di 
kantor pusat. Begitu Teddy bergabung, lalu 
menduduki posisi IT Manager SD, Teddy 
pun mengusulkan pengubahan konsep 
dump terminal ke PC. 

Tetapi, usulan Teddy tidak serta-merta 
mendapat dukungan manajemen. Karena 
manajemen SD tetap mempersoalkan 
konsep yang diusulkan. “You yakin, kalau 
dump terminal diganti PC tidak akan ada 
masalah,” ungkap Teddy meniru 
pernyataan manajemen SD. 

Teddy kemudian memberikan penjelasan 
ke manajemen SD, dengan penggunaan 
PC, ke depannya kita bisa menjawab 
tantangan (di dunia TI). Setelah penjelasan 
panjang lebar dilakukan Teddy, akhirnya 
manajemen SD mengikuti keinginannya. 
"Ya, oke, kalau itu dirasa lebih bagus, 
manajemen sih ngikutin aja. Yang penting 
you bisa manajemen teknologi itu,” kata 
manajemen SD seperti ditirukan Teddy. 

Setelah mendapat persetujuan 
manajemen SD, Teddy pun langsung 
melakukan perubahan sistem di lingkungan 
SD. Kekhawatiran akan banyaknya 
masalah yang akan timbul ketika 
penggunaan PC dilakukan, juga melanda 
staf TI SD. Lebih-lebih konsep dump 
terminal sudah terpatri dibenak staf TI SD 
cukup lama, sehingga mereka khawatir 
akan penggunaan PC di SD. 

Setelah impementasi penggunaan PC 
berjalan, manajemen SD melihat 
penggunaan PC ternyata lebih optimal 
dibandingkan penggunaan AS400. Lebih- 
lebih kebutuhan bisnis di SD semakin 
meningkat. Karena selain kinerja PC bisa 
menyamai kinerja AS400 dan dengan PC 
juga bisa dilakukan aktivitas lain (berkaitan 
dengan office misalnya). 


www.infolinux.web.id 


IR » - te 
Ka 


Usaha yang dilakukan SD terus berjalan, 
walaupun pada saat itu, saat Teddy 
bergabung dengan SD, krisis tengah 
melanda Indonesia. Setelah badai krisis 
mereda, bisnis dofcom pun merebak bagai 
bunga yang tengah merekah. SD pun ikut 
menyemarakkan merebaknya bisnis 
dotcom dengan membuat situs 
perusahaan. 

Dan merebaknya bisnis dotcom 
merupakan tugas baru buat orang TI SD. 
Manajemen SD pun berinisiatif untuk 
menyambut perkembangan bisnis dotcom 
dengan mengganti aplikasi lama SD dengan 
yang baru. Sebelumnya, SD menggunakan 
JBA System 21, sebuah software aplikasi 
bisnis buatan Inggris. Dan sebenarnya, 
menurut Teddy, untuk bisnis yang tengah 
dijalankan SD, aplikasi itu sudah cukup. 
“Tetapi, tren ke depan rasanya tidak lagi 
seperti itu,” kata Teddy. 

Proses pemilihan pun dilakukan SD. 
Pilihan kemudian mengerucut ke dua 
vendor aplikasi besar, yaitu SAP dan 
Oracle. Karena menurut manajemen SD 
penggunaan SAP berarti mengubah sistem 
yang ada secara drastis, maka pilihan pun 
jatuh ke Oracle. Dan Oracle dianggap 
mampu mengikuti business process yang 
ada di SD tanpa banyak mengubah apa 
yang sudah ada di SD. 


Wisnu A. Prastyanto 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Waktu itu Oracle baru running di atas 
Windows dan Unix. “Karena menurut kami, 
saat itu sistem operasi yang andal adalah 
Unix, kami pun memilih Unix,” kata Teddy. 
Implementasi Oracle SD pun dilakukan 
bertahap. Implementasi Oracle lebih dulu 
dilakukan di cabang-cabang SD, yaitu 
Denpasar, Surabaya, Bandung, dan terakhir 
di Cibitung. “Karena proses produksi juga 
banyak dilakukan di Cibitung, maka bisa 
dibilang Cibitung termasuk head Office 
juga. Karenanya implementasi Oracle 
terakhir dilakukan di Cibitung,” jelas Teddy. 


Linux dan Manajemen SD 
Penggunaan Linux di SD bisa dibilang tidak 
di sengaja. Mengapa bisa begitu? 
Penggunaan Linux di SD diawali dengan 
perjalanan salah sang empunya SD. 

Di awal tahun 2002, sang empunya SD, 
Mr. Norman Cheng, berlibur ke negeri yang 
terkenal dengan tembok panjangnya, Cina. 
Di Cina, dia mendapati seorang yang 
menggunakan notebook yang di dalamnya 
telah terinstalasi Linux. “Mr. Norman Cheng 
pun bertanya pada orang tersebut, “ini 
Windows ya?”,” ungkap Teddy meniru Mr. 
Norman Cheng. 

Setelah Mr. Norman Cheng 
mendapatkan jawaban bahwa yang 
digunakan bukan Windows, kontan dia 
mencari informasi lain mengenai Linux. 
Beruntung, Mr. Norman Cheng 
mendapatkan sebuah majalah yang 
mengupas Linux di Cina dan sekembalinya 
ke Indonesia, dia pun memerintahkan 
Teddy untuk mempelajari artikel tentang 
Linux tersebut. 

Setelah merasa cukup memiliki informasi 
tentang Linux, Teddy kemudian 
diperintahkan agar segera mengimplemen- 
tasikan Linux di SD. Teddy pun mencari 
informasi vendor atau konsultan Linux di 
Indonesia. Mereka akhirnya bertemu 


Trabas. SD pun mengungkapkan 
bahwasannya kebutuhan utama mereka 
saat itu adalah mail server. Sayang adalah 
ungkapan pertama yang dilontarkan Trabas 
menanggapi permintaan SD. “Sayang, 
kalau di Linux Bapak hanya menggunakan 
mail server saja, sementara di Linux itu 
sudah komplit pak,” jelas Teddy 
menggambarkan perkataan Trabas. 
Karenanya Trabas pun menginstalasikan 
DNS server, proxy server, ftp server, dan 
mail server sekaligus. 

Tidak hanya itu, guna melancarkan 
koneksi dari cabang ke pusat dan 
sebaliknya, SD juga menginstalasikan 
authentication server yang berjalan di 
Linux. Authentication server merupakan 
pengembangan Linux terakhir yang 
dilakukan SD. Menurut Teddy, total biaya 
yang harus dikeluarkan SD untuk 
implementasi Linux di tempatnya relatif 
murah. “Waktu itu kita hanya 
mengeluarkan Rp30 juta,” kata Teddy. 
Hanya saja, ada beberapa hal yang luput 
(tidak) dikerjakan Trabas, yaitu instalasi 
LotusNote dan training. “Kenyataannya 
yang instalasi LotusNote bukan Trabas, tapi 
ya sudahlah. Padahal paket yang 
ditawarkan Trabas termasuk instalasi 
LotusNote plus training,” jelasTeddy. 


Linux, Oracle, dan IBM 

Pada awalnya, SD menggunakan Oracle e- 
business versi 11.03. Selanjutnya, versi 
yang digunakan pun meningkat, menjadi 
terakhir Oracle e-business versi 11.i.58. 
IBM pSeries 650 dan IBM RS/6000 model 
H70 merupakan mesin yang digunakan SD 
guna menempatkan aplikasi berbasis 
Oracle. 

“Yang mendasari mengapa kami 
memilih menggunakan mesin-mesin IBM, 
antara lain point of services yang diberikan 
IBM cukup baik, produknya cukup andal, 


Sejarah Singkat PT Diamond Cold Storage 


Kepemilikan PT Diamond Cold Storage (DCS) kali pertama dimiliki oleh Coca Cola 
Company. Setelah beberapa tahun berjalan, kepemilikan DCS pun beralih ke Mr. 


Chan Wa Tek. 


Pada tahun 1980, Mr. Norman Chen merintis berdirinya PT Sukanda Djaya (SD). Mr. 
Norman Chen adalah putra dari Mr. Chan Wa Tek. Bidang yang ditekuni SD adalah 
distribusi. Singkatnya, semua produk yang dikeluarkan DCS didistribusikan 
langsung oleh SD. Kalau coba dibanding-bandingkan kegiatan di DCS dengan di SD, 
peranan SD lebih banyak, karena bidang distribusi berjalan sangat dinamis. 


www.infolinux.web.id 


Linux dalam Dunia Kerja 


NS 
lo 
- 
Te 
ka) 
T 


& IT Manager PT Sukanda Djaya, Teddy 
Wijaya 


Wisnu A. Prastyanto 


aa 


& Mesin-mesin IBM di PT Sukanda Djaya 


program-programnya juga kita tidak 
khawatir, mesinnya tangguh dan kuat. Dan 
saya sudah pernah menggunakan mesin- 
mesin IBM sebelum bergabung dengan 
SD," jelas Teddy. 

Gairah implementasi TI di SD tidak 
hanya penggunaan software saja. 
Sebelumnya, mail server, web server, DNS 
server milik SD di-hosting di sebuah 
penyedia layanan hosting, tetapi kini semua 
itu dipusatkan di kantor pusat SD. 
Pengumpulan server-server SD Di kantor 
pusatnya bukan tidak beralasan. 
Keterbatasan menambahkan user 
merupakan satu dari alasannya. 

SD kemudian mulai menggunakan 
media-media penghubung antara kantor 
pusat dengan kantor-kantor cabang dengan 
membangun sebuah frame relay. Dengan 
memanfaatkan jaringan itu pula, mereka 
bisa melakukankoneksi secara langsung 
dengan ke empat kantor cabangnya. Untuk 
melindungi data yang ada, tidak tanggung- 


InroLINUX NOVEMBER 2003 45 


Linux dalam Dunia Kerja 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Rea 


dy | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


tanggung sifat jaringan yang SD pilih adalah 
Virtual Private Network (VPN). 

VPN Dial begitu nama produk yang 
ditawarkan PT Telekomunikasi Indonesia. 
Jika Anda menggunakan layanan tersebut, 
maka Anda akan diberikan nomor khusus 
(bisa digunakan secara nasional) untuk dial 
ke port Telkom. “Biaya untuk VPN dial juga 
relatif murah, hanya Rp100/menit,” kata 
Teddy. Meskipun produk tersebut dijual ke 
khalayak ramai, tetapi Telkom hanya 
merekomendasikan program yang hanya 
bisa berjalan di Windows dan UNIX saja. 
Ketika ditanya apakah ada otentifikasi 
server di Linux, orang Telkom hanya 
menjawab mungkin ada, tetapi kami belum 
pernah mencobanya,” ungkap Teddy 
menirukan penjelasan orang Telkom. 

Karena penasaran, Teddy memutuskan 
kembali bertanya ke Trabas, apakah ada 
program otentifikasi server di Linux. 


Otentifikasi server itu sendiri berfungsi 
setiap kali cabang melakukan dial ke kantor 
pusat, proses verifikasi akan dilakukan 
dengan menanyakan username dan 
password. Begitu mendapat jawaban 
bahwasannya Linux pun bisa menjadi 
otentifikasi server, Teddy dengan serta- 
merta meminta Trabas menginsta- 
lasikannya. 

Khusus untuk mail server, secara jujur 
Teddy mengungkapkan bahwasannya SD 
pernah menggunakan MS Exchange. Tetapi 
belum lama Exchange berjalan, manajemen 
SD malah marah-marah ke Teddy. Apa 
sebabnya? Serangan virus merupakan 
penyebab mengapa Teddy, sebagai orang 
yang paling bertanggungjawab di TI SD, 
menggunakan MS Exchange. Lebih-lebih, 
ditambah dengan keterbatasan waktu staff 
IT SD dalam menangani sebuah masalah. 
Dan ternyata, masalah itu tidak pernah 


didapati SD setelah bermigrasi ke Linux. 
Untuk diketahui, sebelum server-server SD 
ditarik ke kantor pusat, setiap kali ada 
masalah di sisi server langsung diselesaikan 
oleh penyedia layanan web hosting dengan 
cepat. 

Kabar yang cukup mengejutkan pun 
pernah didapat SD. Sebuah Bug Beer 
menginformasikan server mereka, yang di 
dalamnya bersemayam Red Hat Linux 7.3, 
tidak tersentuh oleh virus sama sekali. Dan 
itu bukanlah sebuah rekayasa. 

Sebagai sebuah perusahaan yang 
melakukan bisnis dengan barang-barang 
yang sifatnya high product dan fast move, 
SD melengkapi dirinya dengan fasilitas 
back-up data. Back-up data secara rutin 
dilakukan SD setiap hari. Rasanya, back-up 
data wajib dilakukan meskipun platform 
yang digunakan berbeda. 

Heriyadi (heriyadi@infolinux.co.id) 


CORPORATE LOCAL AREA NETWORK PT SUKANDA DJAYA 


Linux Server 


273 


198.100.115.2 


Leased Channel 


198.100.100.6 


IBM pSeries 550 
198.100.100.4 
198.100.100.5 


1 
E 


IBM iSeries 720 
198.100.100.10 


Workgroup 
Switch 


IBM xSeries 205 
Linux Server 
198.100.100.6 
@ Web server 

@ DNS Server 
@ Mail Server 


46  InroLINUX NOVEMBER 2003 


198.100.100: 


C7 


Cisco2620 


273 


Cisco 1750 
198.100.113.2 


Frame Relay 


ISDN IBRI 


EK 


Cisco 2610 
198.100.112.2 


IBM xSeries 345 

Linux Server 
198.100.100.7 

@ Proxy server 

@ Ftp Server 

@ Authentication Server 


27-30 


Cisco 2610 
198.100.102.2 


www.infolinux.web.id 


S—!anumngssen:- 
Cisco 1750 orkgroup 


Workgroup 


Ya 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
@rssssssss: | 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
ta 


198.100. A5 
£ . ba 
s 8, 
NT Server 


Denpasar 
198.100.113. 


Switch 


Switch 


Surabaya 
198.100.111. 


sesi H 
LL sm 


Bandung 


Workgroup 
Switch 


aa aa aa | 


Workgroup 
Switeh— 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Demo Instalasi dan Klinik 
Linux 


omentum penerapan Undang-undang No. 19 tahun 

2002 tentang HaKI membuat /nfoLINUX gencar 
mengedukasi masyarakat bahwasannya ada alternatif Operating 
System (OS) yang lebih murah. Karena berdasarkan pengamatan 
kami, tidak sedikit perusahaan yang 'bingung' ketika Undang- 
undang Hakl itu diterapkan. 

Bertempat di panggung acara Indonesia Book Fair 2003 Hall B 
Jakarta Convention Center, tanggal 28 September lalu, InfoLINUX 
mendemokan bagaimana cara instalasi Linux dan memberikan 
kesempatan pada yang hadir bertanya seputar Linux. 

Acara yang semula hanya dijadwalkan berlangsung satu jam ini 
harus molor, karena banyaknya pengunjung yang antusias 
mengikuti demo instalasi itu. Acara ini dibagi menjadi beberapa 
session mengenai pengenalan Linux. 

Hadir sebagai pembicara tunggal, Pemimpin Redaksi 
InfoLINUX, Rusmanto. Di setiap session-nya, Rusmanto 
memberikan pertanyaan kepada peserta dan memberi hadiah 
berupa CD Knoppix atau CD Red Hat 9 bagi siapa saja yang bisa 
menjawabnya. Acara ini diikuti lebih dari 150 peserta. Pada saat 
acara berlangsung, juga diberikan diskon khusus sebesar 204 
untuk pembelian Buku Mini /nfoLINUX. Kapan kira-kira hal yang 
sama dilakukan InfoLINUX ya, kita tunggu saja. 


Bandung Linux Day 


IT ahun ini, Bandung Linux Day sepertinya akan menjadi 

event Linux terbesar di Bandung. Di acara tersebut, kita bisa 
menyaksikan bagaimana vendor hardware maupun software 
rukun bekerja sama dalam mendemokan aplikasi yang mungkin 
sederhana, tapi sangat ingin dilihat oleh masyarakat pada 
umumnya. 

Acer Veriton dan ECS yang sama-sama mendemokan 
bagaimana aplikasi Digital Image Processing di Linux dengan men- 
scan gambar dari scanner Epson. Setelah diolah kemudian di-print 
di berbagai macam printer Epson. 

Semua jaringan di-provide oleh SMC dengan berbagai macam 
switch, router, dan hub canggih. Tidak hanya itu, gateway ke 
Internet juga dibuka, sehingga tiap workstation bisa memperlihatkan 
bagaimana browsing, bagaimana mengirim e-mail di Linux dan 
berbagai aplikasi Internet lainnya. 

Agar demo berjalan mulus, APC mendatangkan Full Power 
backup yang memberikan instant Power Supply apabila terjadi 
ganguan listrik, baik di server maupun di workstation yang sedang 
bekerja. 

NOC adalah bagian yang krusial dan sibuk dalam kenyataan. 
Dalam simulasi itu, SMC dan APC menampilkan bagaimana 
fungsi monitoring sederhana di jaringan. Dan ternyata software 
monitoring mereka sudah tersedia di platform Linux. Dukungan 
vendor lain diberikan oleh Oracle.A 


www.infolinux.web.id 


Dari Komunitas Untuk Komunitas 


Linux Today, Berita Hangat 
Seputar Linux 


B uat Anda yang baru terjun ke dunia penguin, situs yang 
satu ini rasanya wajib Anda kunjungi. Mengapa? Walaupun 
berita-berita yang dilansir situs ini sifatnya nukilan, tapi banyak 
pengetahuan yang akan Anda dapatkan di dalamnya. Saking 
banyaknya netter yang mengunjungi situs ini, Microsoft yang 
notabene 'pesaingnya' tidak segan-segan memasang banner iklan 
dalam situs ini. 

Hampir mayoritas isi dalam “Linux Today” berisi berita-berita 
terkini semua hal yang berkaitan dengan Linux. Mulai dari 
hardware baru yang langsung mendukung Linux sampai rilis-rilis 
aplikasi terbaru. Beberapa bagian yang ada di “Linux Today”, 
Developer, High Performance, Infrastructure, IT Management, 
Security, dan Storage. 

Anda yang punya berita sensasional mengenai Linux juga bisa 
ikut berkontribusi di dalamnya. Untuk melakukan hal itu, Anda 
cukup mengklik Contribute Story. 

Buat Anda yang sedang mencari berita tertentu mengenai 
Linux, Anda tinggal klik Search, lalu masukkan keyword 
pencarian. Tidak hanya itu, saja yang bisa Anda lakukan, di “Linux 
Today”, Anda juga bisa mencari lowongan pekerjaan yang 
berkaitan dengan Linux. Bingung mencari informasi mengenai 
Linux? Kunjungi saja “Linux Today”A 


Linux GAUL! 2003 


elompok Pengguna Linux Indonesia Jakarta merupakan 

komunitas Linux yang ada di daerah Jakarta dan sekitarnya. 
Untuk menyosialisasikan Linux di Jakarta dan sekitarnya, KPLI 
Jakarta pun melakukan kegiatan-kegiatan yang mempromosikan 
Linux. Kali ini KPLI Jakarta mengadakan Linux GAUL! 2003, 
“Produktif bersama Linux” dan DebianConference. Linux GAUL! 
2003 berisi TalkShow Aplikasi Kantor di Linux dan Seminar 
OpenOffice. Linux GAUL! 2003 akan diselengarakan pada tanggal 
20 Desember 2003 di Milenia Net Cafe, Pasaraya Grande 
Basement 2 East Tower, Jl. Iskandarsyah 2 Jakarta Selatan. Telp. 
(021) 722-7541. Linux GAUL! 2003 akan berlangsung mulai jam 
10.30 sampai 15.00, dengan biaya registrasi Rp.50.000 (umum) 
dan Rp.30.000 (mahasiswa). 

Sedangkan, DebianConference direncanakan dilaksanakan 
pada tanggal 13 Desember 2003, jam 10.00 sampai 14.00 di 
Universitas Indonesia, Depok. DebianConference akan berisi 
Seminar UI -- Debian, Seminar LTSP Debian, dan Seminar 
Remaster Knoppix. Biaya registrasi Rp75.000 (umum) Rp50.000 
(mahasiswa/anggota KPLI Jakarta). DebianConference 
terselenggara atas kerja sama KPLI Jakarta dengan Fasilkom UI. 

Untuk pendaftaran, Anda bisa mentransfer biaya sesuai 
dengan acara yang Anda ingin ikuti ke Rekening BCA Warung 
Buncit 552-009-91-50 a/n Anjas Hendra. Untuk keterangan lebih 
lanjut, Anda bisa menghubungi telepon (021) 885-3537.0 


InroLINUX NOVEMBER 2003 47 


Benchmarking di Linux 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Benchmarking di Linux 


Pernahkah Anda menanyakan seberapa responsif kernel yang baru saja 
di-compile? Pernahkah Anda ragu akan kestabilan sistem Anda secara 
keseluruhan? Atau barangkali Anda ingin menguji seberapa mampu CPU 
Anda bekerja? Jika ya, Anda mungkin perlu melakukan benchmarking. 


ertemuan bulanan pengguna Linux 

baru saja dimulai. Tiba-tiba saja, 

rekan Anda mengatakan dengan 
sumringah bahwa Ia baru saja membeli 
processor dengan kecepatan 2 GHz dan 
berhasil melakukan kompilasi kernel dalam 
5 menit! Jauh lebih cepat dibandingkan 
dengan proses kompilasi kernel 
menggunakan processor lamanya. Dan 
kemudian, Ia pun menyimpulkan bahwa 
processor tersebut memiliki kinerja yang 
sangat baik dan unjuk kerja sistem akan 
meningkat secara keseluruhan. 

Rekan Anda tersebut baru saja 
melakukan benchmarking sederhana. 
Alamiahnya, setiap orang yang telah 
memiliki sistem menginginkan sistem yang 
optimal. Dan bagi yang belum memiliki 
sistem, tentunya berharap untuk dapat 
memiliki sebuah sistem yang optimal. 

Sayangnya, mengukur sebuah sistem 
bukanlah pekerjaan yang trivial. Pada kasus 
rekan Anda, tentunya Anda tidak dapat 
merekomendasikan kepada yang lain untuk 
membeli processor seperti yang rekan Anda 
miliki agar dapat melakukan kompilasi 
kernel dalam 5 menit. Ada keterangan lain 
yang tidak lengkap. Misalnya jumlah RAM, 
ukuran swap, status proses-proses di 
sistem, dan lain sebagainya. 

Untuk mendapatkan suatu sistem yang 
optimal, tentunya pertimbangan akan 
perbandingan performa dan biaya juga 
harus diperhatikan. Tentunya tidak 
mungkin kita membeli semua hardware 
terbaik hanya untuk mendapatkan 
performa yang paling memuaskan. Bagian 
pembelian di perusahaan Anda mungkin 
akan berteriak. Atau tentu tidak bijak pula 
apabila kita menghemat segalanya untuk 
mendapatkan suatu sistem yang 
seadanya. Semua orang akan lebih 
bergembira apabila mampu mendapatkan 
sistem yang terbaik dengan anggaran 
yang telah tersedia. 


48 InroLINUX NOVEMBER 2003 


Sekarang bagaimana dengan sistem 
operasinya? Kestabilan suatu sistem tidak 
tergantung pada seberapa terkenalnya 
produsen distro yang kita miliki. Dan karena 
Linux terdiri dari begitu banyak komponen, 
maka setiap komponen memegang peranan 
penting dalam meningkatkan performa 
sistem secara keseluruhan. 

Bicara jujur, sangat susah untuk 
mengukur seberapa optimalnya sistem 
yang telah kita miliki. Sangat susah pula 
untuk mengukur seberapa stabil sistem 
yang telah kita bangun tersebut. Hal 
tersebut ditambah pula dengan kurangnya 
program untuk menguji sistem Linux secara 
keseluruhan. Namun, benchmarking tetap 
perlu dilakukan, bagaimanapun. Bukan 
karena benchmarking adalah kegiatan yang 
menyenangkan. 

Benchmarking sendiri jelas merupakan 
kegiatan yang sia-sia apabila tidak dilakukan 
untuk tujuan tertentu karena akan 
menghabiskan waktu dan tenaga, atau 
bahkan biaya. Banyak alasan kenapa 
melakukan benchmarking, walau parsial 
sekalipun, merupakan kegiatan yang wajib. 
Agar tidak tertipu iklan misalnya, atau agar 
dapat meyakinkan bahwa sistem yang 
ditawarkan kepada klien adalah sistem 
yang telah teruji. Dan masih banyak alasan 
lainnya. 


Jenis-jenis benchmarking 
Secara umum, benchmarking dapat dibagi 
menjadi dua jenis menurut kelengkapan: 
benchmarking sintetis dan benchmarking 
aplikasi. 

Benchmarking sintetis digunakan untuk 
mengukur bagian sistem secara individual. 
Sebagai contoh, benchmarking untuk CPU 
misalnya. Benchmarking yang satu ini akan 
memberitahukan kepada kita kinerja aspek 
yang diukur secara individual tanpa 
tercampur dengan bagian lain. Namun, 
pengukuran yang satu ini juga sering dikritik 


www.infolinux.web.id 


1 


karena tidak akan merepresentasikan 
kinerja sistem secara keseluruhan. Salah 
satu kesalahan yang paling sering dibuat 
adalah mengambil rata-rata dari hasil 
benchmark komponen-komponen dengan 
nilai terbaik dan kemudian mengatakannya 
sebagai kombinasi paling optimal. Beberapa 
iklan komputer sering mengambil 
kesempatan ini untuk meningkatkan 
penjualan mereka. Sebaliknya, 
benchmarking aplikasi digunakan untuk 
menguji sistem secara keseluruhan. 
Benchmarking dapat pula dibagi menjadi 
dua menurut level pengukuran: /ow leve/ dan 
high level. Benchmarking secara low level 
akan mengukur kinerja hardware seperti 
CPU, RAM, harddisk, dan lain sebagainya. 
Sebaliknya, benchmarking high level akan 
mengukur kombinasi dari hardware, driver, 
dan sistem operasi secara keseluruhan. 
Semua benchmarking low level adalah 
benchmarking sintetis, sementara 
benchmarking high level dapat merupakan 
benchmarking sintetis ataupun aplikasi. 


Salah kaprah dalam 
benchmarking 

Tidak semua benchmarking dilakukan 
menurut prosedur yang benar. Untuk itu, 
sebagai konsumen, terkadang kita perlu 
sedikit cermat. Apabila ada yang 
mengatakan bahwa hardware yang datang 
dari perusahaan ternama perlu 
mendapatkan nilai lebih, maka pengukuran 
lebih lanjut perlu dilakukan kembali. Bahwa 
reputasi perusahaan pembuat berbanding 
lurus dengan kualitas adalah tidak terukur 
dan sekaligus tidak berarti. Bahkan tidak 
relevan. 

Selain itu, mungkin karena pengaruh 
iklan, beberapa pihak yang melakukan 
benchmarking akan terpengaruh akan 
semboyan-semboyan yang terdengar luar 
biasa dan melupakan aspek-aspek penting 
dalam pengukuran. 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


"€ Appications Actions MENI — 
tai 


Wed Oct O1, 00:39 Gi) & 


"€ Aopications Actins MEN 
| 


Benchmarking di Linux 


— Wed Oct Oi, 00-42) & 


Terminal 
Elle Edit View Terminal Go Help 


nop:“$5 dbench —6 5 
5 @lients started 
5 993 


IBI Terminal 


1.63 MB/secc 


-ax 
Elle Edit View Terminal Go Help 


Osama, oa tema 


mnopi“5 tuzz /bin/ils 


Testing /bin/ls done —— No faul 
Es tound. 
nop:-$ 


Terminal - 3x 


& dbench, simulator netbench 


Sekali lagi, benchmarking melibatkan 
fakta, bukan opini ataupun perkiraan. 


Saran dalam 

benchmarking 

Berikut ini adalah beberapa saran agar 

benchmarking yang baik dapat dilakukan. 

@ Tentukan tujuan benchmarking Anda 
dan teruslah berpegang kepada tujuan 
tersebut. 

@ Gunakan tool standar. Gunakan kernel 
standar, libc standar, dan gcc standar 
misalnya. 

@ Selalu berikan laporan benchmarking 
secara lengkap. Ilustrasi pada awal 
tulisan tidak menggambarkan laporan 
benchmarking yang baik. 

@ Gunakan variabel tunggal dalam 
pengukuran. Sehubungan dengan hal 
tersebut, terkadang benchmarking untuk 
membandingkan dua produk akan jauh 
lebih mempermudah hidup kita. 

@ Verifikasi hasil benchmarking Anda. 

@ Jangan terpengaruh hal-hal lain di luar 
pengukuran. 


Program benchmarking di 
Linux 

Berbeda dengan sistem operasi Microsoft 
Windows yang kaya akan program 
benchmark, Linux kalah jauh. Apabila 
Anda dapat dengan mudah mendapatkan 
program benchmark untuk menguji 
hampir segala komponen pada sistem 
Anda di Microsoft Windows, Anda akan 
mendapatkan hal yang sebaliknya di 
Linux. 


& Fuzz, sang pencari bug 


Kita akan mengulas beberapa program 
benchmarking di Linux yang cukup dapat 
Anda gunakan untuk menguji sistem 
Anda. 


Contest 

Program yang ditulis oleh Con Kolivas dan 
beralamat di http://contest.kolivas. org ini 
dapat Anda gunakan untuk menguji 
seberapa responsif sistem Anda. Pengujian 
dilakukan dengan menjalankan kompilasi 


kernel dalam beberapa kondisi yang berbeda. 


Program ini digunakan untuk 
membandingkan kernel dalam satu sistem 
dan bukannya beberapa kernel dalam sistem 
yang berbeda. Ruang kosong di harddisk 
yang cukup lega akan diperlukan. 

Anda dapat menginstal contest di distro 
debian (dan turunannya) dengan 
memberikan perintah berikut ini: 
apt-get install contest 


Tiobench 
Program yang dibuat oleh James Manning 
ini akan mengukur kinerja file sistem Anda 
dengan menjalankan beberapa thread. 
Secara umum, program ini akan 
menyibukkan sistem Anda. 

Berikan perintah berikut ini untuk instalasi: 
apt-get install tiobench 


Bonnie--4 

Program yang satu ini akan mengukur 
bottleneck pada harddisk. Program yang 
ditulis oleh Russell Coker ini dinamakan 
bonnie # 4 karena berbasiskan pada 
program bonnie. Bonnie - 4 juga akan 


www.infolinux.web.id 


mengukur kinerja harddisk dengan 
membuat file dalam jumlah besar. 

Berikan perintah berikut ini untuk instalasi: 
apt-get install bonnie  # 


dbench 
Program yang ditulis oleh Andrew Tridgell 
(pembuat samba) ini adalah simulator untuk 
netbench. netbench adalah standar industri 
untuk memberikan rating pada file server 
(Windows). 

Berikan perintah berikut ini untuk instalasi: 
apt-get install dbench 


cpuburn 
Cpuburn yang ditulis oleh Robert 
Redelmeier ini adalah koleksi program yang 
berguna untuk membuat CPU bekerja 
sekeras mungkin. Fokus program ini adalah 
pada CPU, sistem pendingin dan 
motherboard. 

Berikan perintah berikut ini untuk instalasi: 
apt-get install cpuburn 


Fuzz 
Program yang ditulis oleh Ben Woodard ini 
didesain untuk menemukan bug pada 
program lainnya. Program ini tidak berperan 
langsung dalam mengukur kinerja sistem. 
Akan tetapi, menemukan bug pada 
program tertentu akan membuat sistem 
dapat bekerja secara lebih lega. 

Berikan perintah berikut ini untuk instalasi: 
apt-get install fuzz 


Crashme 
Sesuai dengan namanya, program yang 


InoLINUX NOVEMBER 2003 49 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Benchmarking di Linux 


"€ Apoications Action MEMAK — E Wed Ootot, 00431) & ! ”"& Appications Actins SEMA: — E Wed Oot ot, 00:44) 
aj Terminal -ax aj Terminal -ax 
Elle Edit View Terminal Go Help | Bie Edit View Terminal Go Help | 
» LL TT PP PP - j HTTP/1.1 200 0.02 secs: 4110 bytes -—» / B 

Li LL bang PP PP bai HTTP/1.1 200 0.02 secs: 4110 bytes -— / 

aa Tr TT PP PP £ HTTP/1.1 200 0.03 secs: 4110 bytes -—» / 

aa HTTP/1.1 200 0.03 secs: 4110 bytes -—» / 

I | HTTP/L.1 200 0.03 secs: 4110 bytes — / 

| THIS IS DEPRECATED AND WILL BE REMOVED. | HTTP/1.1 200 0.03 secs: 4110 bytes — / 

| | HTTP/1.1 200 0.03 secs: 4110 bytes -—» / 

) # ./runalltests.sh -—? | HTTP/1.1 200 0.02 secs: 4110 bytes -—» / 

aa Aa na EA HTTP/1.1 200 0.03 secs: 4110 bytes -—» / 

4 LL TT PPPPPPPP . HTTP/1.1 200 0.03 secs: 4110 bytes -— / 

£ Lb TT PP x HTTP/1.1 200 0.03 secs: 4110 bytes ——» / 

aa ir) TT PP x HTTP/1.1 200 0.03 secs: 4110 bytes —» / 

Kun TT PP x HTTP/1.1 200 0.02 secs: 4110 bytes —» / 

0 mari dag PP x HTTP/1.1 200 0.02 secs: 4110 bytes ——» / 

x x HTTP/1.1 200 0.02 secs: 4110 bytes -—» / 

2 a HTTP/1.1 200 0.02 secs: 4110 bytes -— / 

allah HTTP/1.1 200 0.02 secs: 4110 bytes —— / 

The Linux Test Project Testsuite HTTP/1.1 200 0.02 secs: 4110 bytes / 

HTTP/1.1 200 0.02 secs: 4110 bytes -—» / 

(1) Kernel system call tests HTTP/1.1 200 0.02 secs: 4110 bytes -—» / 

(2) Disk I/O tests HTTP/1.1 200 0.02 secs: 4110 bytes -— / 

(3) Networking tests HTTP/1.1 200 0.02 secs: 4110 bytes -—» / 

(4) EXIT HTTP/1.1 200 0.02 secs: 4110 bytes -— / 

HTTP/1.1 200 0.02 secs: 4110 bytes -—» / 
Please select 1, 2, 3, or 4 »» || HTTp/1) 2 
La — co w“w 


oa Teminal | 


Oam oa temma | 


& LTP, Linux Test Project 


& Siege, pengukur web server 


ditulis oleh George J. Carrette ini berfungsi Siege import time 

untuk mengukur tingkat stabilitas kernel. Program yang satu ini tidak akan 

Berdasarkan pengukuran yang dilakukan mengukur stabilitas kernel. Tidak pula def main|): 

oleh berbagai pihak, secara umum Linux mengukur keandalan harddisk. Namun, times - 10000L 
dapat bertahan selama berhari-hari atau program yang satu ini akan mengukur seg — 0 


bahkan berminggu-minggu tanpa crash. 
Walau demikian, bukan jaminan bahwa 
sistem Anda juga dapat bertahan selama 
itu. Anda dapat menjalankan program ini 
selama yang Anda inginkan. 

Berikan perintah berikut ini untuk instalasi: 
apt-get install crashme 


LTP (Linux Test Project) 
Dari namanya, barangkali program ini 


keandalan web server. Ditulis oleh Jeffrey 
Fulmer dan diakui oleh beberapa pihak 
sebagai program benchmarking web 
server yang bagus. 

Pengukuran performa didasarkan pada 
waktu yang dihabiskan untuk pengu- 
kuran, data yang ditransfer, waktu 
respon dari server, rating transaksi, 
konkurensi, dan seberapa sering web 
server mengembalikan OK untuk reguest 


target — '/tmp/test/' 
start — time.timel) 
print 'start: Yos' Yotime.ctimelstart) 
for i in range (seg,times): 
f — openltarget # file” - 
str(seg) , 'w') 
for j in range(0,1024): 
rand - int 
(random.randomi() “ 10) 
f.write(str(rand)) 


adalah program benchmarking yang paling yang dikirimkan. Siege dapat berjalan f.closel) 
menjanjikan. The Linux Test Project adalah dalam tiga modus: regresi, simulasi seg #-1 
projek keroyokan antara SGI, IBM, OSDL, Internet dan brute force. stop -— time.timel) 
dan Bull dengan tujuan untuk mengukur Berikan perintah berikut ini untuk instalasi: delta — stop - start 


reliabilitas, kekuatan, dan kestabilan Linux. 
Namun demikian, jangan berharap banyak 
untuk saat ini. Beberapa pengukuran 
bahkan tidak dapat dilakukan. 

Berikan perintah berikut ini untuk instalasi: 
apt-get install Itp 


xengine 
Program yang satu ini berguna untuk 
melakukan benchmarking pada X Window. 
Apabila dijalankan, maka program akan 
menampilkan animasi dari mesin gerak 
mobil. Program ini akan mengukur performa 
X Window dalam menampilkan pixel. 
Xengine ditulis oleh Kazuhiko Shutoh dari 
YAMAHA Corp di Jepang. 

Berikan perintah berikut ini untuk instalasi: 
apt-get install xengine 


50  InroLINUX NOVEMBER 2003 


apt-get install siege 


Benchmarking sederhana 
buatan sendiri 

Membuat program benchmark yang benar 
memang sulit. Tapi, bagaimana kalau kita 
membuat versi sederhananya? Program 
benchmark yang kita buat akan membuat 
sejumlah file teks berukuran 1 kilo byte 
dengan isi masing-masing file adalah 
bilangan-bilangan acak antara 0-9. Setelah 
itu, kita hitung waktu yang diperlukan. 
Bandingkan dengan hasil dari komputer 
teman Anda. Kita akan membuatnya 
dengan Python. 

#!lusr/bin/python 


import random 


www.infolinux.web.id 


print 'stop : Yos' Yotime.ctimelstop) 
print “delta: 9of secs' Yodelta 


Demikianlah beberapa program 
benchmarking di Linux. Satu hal yang 
mungkin perlu diperhatikan dalam 
melakukan pengujian adalah membaca 
manualnya terlebih dahulu. Anda mungkin 
tidak akan disuguhi interface yang ramah. 
Menjalankan binary-nya langsung bisa-bisa 
berakibat sistem Anda menjadi sangat 
sibuk dan tidak responsif. Selamat 
benchmarking!4 
Noprianto (noprianto @infolinux.co.id) 


IKLAN 


Boot loader canggih dengan GRUB 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Boot Loader Canggih 
En 


dengan GRUB 


Sebuah boot /oader adalah pintu gerbang 
menuju sistem operasi. Sebagai boot loader, 
GRUB memiliki kelebihan yang menjadi- 


kannya pantas untuk dicoba... 


ILO telah mengukuhkan dirinya 

sebagai boot loader khas Linux 

selama bertahun-tahun. Harus 
diakui, LILO merupakan boot loader yang 
sederhana dan relatif mudah untuk 
dipelajari. Hal ini disebabkan banyaknya 
pengguna LILO dan dokumentasi lengkap 
yang datang bersamanya. Dan hampir 
semua distro sampai saat ini masih 
menggunakan LILO sebagai boot loader 
default. 

Namun sayangnya, di luar kehebatannya 
tersebut, tidak jarang kita juga mengalami 
tulisan L, LI atau bahkan LIL yang hanya 
membeku kaku pada saat LILO dijalankan, 
yang berarti kita tidak dapat melakukan 
boot menggunakan harddisk yang kita 
gunakan saat ini. Kekurangan lainnya, 
tanpa bermaksud untuk mendiskreditkan 
LILO, adalah kita harus menjalankan lilo 
setiap kali melakukan perubahan yang 
berhubungan dengan proses boot. 

Bagaimana dengan GRUB yang sama- 
sama mengandung empat huruf di dalam 
namanya? Apakah nantinya GRUB juga 
akan membeku kaku sambil menampilkan 
G, GR, atau bahkan GRU? Atau apakah kita 
juga mendapatkan kesederhaan LILO dalam 
GRUB? Atau mengapa saya perlu mencoba 
GRUB? Mari kita jawab sama-sama. 


GRUB dan fitur-fiturnya 
GRUB adalah singkatan dari GRand Unified 
Bootloader. GRUB sendiri bertujuan untuk 
memudahkan proses boot pada sistem 
operasi x86. Kelahiran GRUB berawal dari 
percobaan proses boot GNU Hurd oleh 
Erich Stefan Boleyn di University of Utah 
pada tahun 1995. Pada awalnya, Erich 
memodifikasi boot loader FreeBSD untuk 
membantu proses boot GNU Hurd 
tersebut. Namun pada akhirnya, beliau 


52  InroLINUX NOVEMBER 2003 


merasa lebih mudah untuk membuat boot 

loader sendiri. Maka, GRUB pun lahir. Erich 

menambahkan sangat banyak fitur dalam 

GRUB sampai beliau meninggalkannya 

karena ada prioritas lain yang harus 

dikerjakan. 

Pada tahun 1999, GRUB diadopsi 
sebagai paket resmi GNU oleh Gordon 
Matzigkeit dan Yoshinori K. Okuji. Sejak 
itulah, pengembangan bersama-sama oleh 
komunitas pun dimulai. Sampai saat ini, 
GRUB telah berusia kurang lebih empat 
tahun, sebuah perjalanan panjang program 
dalam mencapai kestabilannya. Dan sampai 
saat ini pula, kita dapat menikmati berbagai 
fitur canggih yang datang bersamanya. 

Lebih dari sekadar boot loader, GRUB 
datang bersama-sama fitur berikut ini: 

@ Dapat membaca berbagai format 
executable 
GRUB mengerti berbagai format 
executable yang hadir dari masa lalu 
maupun saat ini. GRUB juga mengerti 
berbagai format bawaan dari sistem 
operasi. Secara umum, boot loader ini 
mengerti akan berbagai varian format 
a.out dan ELF. 

@ Mendukung kernel multiboot dan non- 
multiboot 
GRUB mendukung berbagai kernel 
sistem operasi non-multiboot seperti 
FreeBSD, NetBSD, OpenBSD dan Linux. 
GRUB mendukung kernel multiboot 
seperti GNU Hurd. GRUB juga 
mendukung sistem operasi proprietary 
seperti Windows dan OS/2 melalui 
fungsi chain-loading. 

@ Dapat mengaktifkan berbagai modul 
Khusus kernel multiboot, GRUB dapat 
mengaktifkan berbagai modul. Hal ini 
menjadikannya sepenuhnya mendukung 
fitur multiboot. 


www.infolinux.web.id 


@ Datang dengan interface yang ramah 
GRUB datang bersama dengan interface 
ramah berupa menu. Pada saat boot, 
Anda dapat memilih berbagai pilihan 
yang tersedia dengan hanya menekan 
tombol panah atas ataupun panah 
bawah. Anda juga dapat dengan mudah 
mengganti warna menu tersebut. 

@ Command Line Interface yang fleksibel 
GRUB datang pula dengan interface 
command line yang sangat fleksibel dan 
mendukung TAB-completion seperti 
halnya Bash. Bahkan TAB-completion- 
nya dapat digunakan untuk perintah, 
device, partisi, dan file. Pada saat boot 
sekalipun, GRUB dapat menampilkan 
command line sehingga kita dapat 
dengan mudah mengedit berbagai 
parameter sebelum proses boot dimulai 
tanpa harus mengedit file konfigurasi 
terlebih dahulu. Fitur yang satu ini 
pantas diberikan acungan jempol. Luar 
biasa. Dari sisi end user, biasanya fitur 
ini akan membuat mereka berpindah ke 
GRUB dengan cepat. 

@ Mendukung berbagai file sistem 
Berbeda dengan boot loader lain seperti 
LILO, GRUB mengerti akan file sistem 
dan format executable kernel, sehingga 
proses pembacaan kernel sistem operasi 
dilakukan seperti halnya membaca file 
biasa. GRUB tidak merekam posisi fisik 
kernel di dalam harddisk seperti yang 
dilakukan oleh LILO. Hal ini akan 
mencegah terganggunya proses boot 
hanya karena perngubahan pada 
beberapa bagian konfigurasi. File sistem 
yang didukung oleh GRUB adalah BSD 
FFS, DOS FAT16 dan FAT32, Minix fs, 
Linux ext2fs, ReiserFS, JFS, XFS, dan 
VSTa fs. 

@ Mendukung dekompresi otomatis 
GRUB dapat melakukan dekompresi 
secara otomatis untuk kompresi gzip. 
Hal ini jelas menguntungkan untuk 
proses boot pada device yang 
memerlukan perhatian khusus pada 
ruang kosong seperti halnya floppy. 

@ Akses data pada berbagai device 
GRUB bahkan dapat digunakan untuk 
mengakses data pada device yang 
terinstal, independen dari device root. 

@ Independen dari geometri disk 
GRUB memiliki pengertian yang tinggi 


IKLAN 


Boot loader canggih dengan GRUB 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


akan harddisk tanpa harus selalu 
tergantung pada translasi geometrinya. 
Pengubahan pada konfigurasi GRUB 
tidak diperlukan. 

@ Mampu mendeteksi semua RAM yang 
terinstal 
Secara umum, GRUB dapat mendeteksi 
semua RAM yang terinstal di komputer 
menggunakan teknik guery BIOS. 

@ Mendukung LBA 
Pada sistem tradisional CHS, BIOS tidak 
dapat mengakses silinder di atas 1024, 
di mana space yang dapat diakses 
maksimal 8 GB. GRUB dapat secara 
otomatis mendeteksi dan menggunakan 
Logical Block Address apabila mode ini 
tersedia. Dalam modus LBA, GRUB 
dapat mengakses keseluruhan harddisk. 

@ Mendukung booting lewat jaringan 
Walaupun pada dasarnya GRUB adalah 
boot loader untuk harddisk, kita dapat 
pula menggunakannya untuk boot lewat 
jaringan, yang dicapai dengan protokol 
trivial FTP. 

@ Mendukung remote terminal 
Fitur yang luar biasa juga, GRUB dapat 
dikontrol lewat jaringan dengan terminal 
serial. 
Fitur-fitur tersebut menjadikan GRUB 
sebuah boot loader yang luar biasa. 
Pada umumnya, GRUB tidak 
mencantumkan fitur untuk menampilkan 
interface grafis pada saat boot, namun 
beberapa versi GRUB, termasuk GRUB 
pada Debian, telah di-patch agar dapat 
menampilkan interface grafis. 


Penamaan device pada 

GRUB 

Sebelum kita melanjutkan pada 

penggunaan GRUB, ada baiknya untuk 

melihat cara penamaan device yang sedikit 
berbeda dengan Linux pada umumnya. 

Berikut ini adalah aturan-aturannya: 

@ Device ditulis di dalam tanda kurung ( 
dan ). Contoh (fdO) untuk floppy 
pertama. GRUBjuga mengurutkan suatu 
device dari O. 

@ Partisi dihitung dari O, bukan 1. Dengan 
demikian, kita akan menulis partisi 
pertama harddisk pertama dengan 
notasi (hdO,0). 

@ Partisi extended dihitung dari 4. Dengan 
demikian, berikut ini adalah notasi untuk 


54  InroLINUX NOVEMBER 2003 


partisi extended harddisk pertama 
(hdO,4). 

@ GRUB tidak membedakan IDE dan SCSI. 
GRUB akan terus mengurutkan dari O. 

@ Gunakan tanda / untuk memisahkan file 
dan direktori. Berikut ini adalah cara 
untuk menyatakan file /vmlinuz pada 
partisi pertama harddisk pertama: 
(hdO,0)/vmlinuz. 


Instalasi GRUB 

Pada distro Debian dan turunannya, Anda 
dapat menginstal GRUB dengan 
memberikan perintah berikut ini: 

apt-get install grub 


Untuk distro lain, carilah terlebih dahulu 
paket yang telah tersedia, baik oleh 
pembuat distronya ataupun oleh pihak 
ketiga. Apabila paket untuk distro Anda 
tidak tersedia, lakukanlah kompilasi sendiri 
dengan men-download terlebih dahulu 
source code GRUB di ftp://aloha.gnu.org/ 
gnu/grub. 

Berikut ini adalah cara kompilasi GRUB: 
zcat grub-0.93.tar.gz | tar xvf - 
cd grub-0.93 

.Iconfigure 
make install 


Tulisan ini akan menggunakan GRUB 
versi 0.93. Gantilah versi tersebut sesuai 
versi yang Anda download. 


Menggunakan GRUB di 
harddisk 

Kita akan segera memulai untuk 
menggunakan GRUB pada harddisk. Hal ini 
dapat dilakukan dengan sangat mudah 
dalam beberapa langkah. 

Apabila Anda telah menggunakan boot 
loader lain seperti LILO misalnya, Anda 
tidak perlu melakukan penghapusan terlebih 
dahulu. GRUB dapat memperbarui MBR 
dengan aman. 

Pertama-tama, berikanlah perintah 
berikut ini: 
grub-install « DEVICE» 


Gan tilah XDEVICE5 dengan device 
boot Anda. Sebagai contoh, berikut ini kita 
akan menggunakan /dev/hda sebagai 
device boot. Kita tidak mempergunakan 
(hdO) di sini. Perintah ini akan memeriksa 


www.infolinux.web.id 


device. Tunggulah beberapa saat. 

# grub-install /dev/hda 

Installation finished. No error reported. 

This is the contents of the device map / 
boot/grub/device.map. 

Check if this is correct or not. If any of 
the lines is incorrect, 

fix it and re-run the script “grub-install'. 


(fdO) /dev/fdO 
(hdo) /dev/hda 
(hd1) /dev/hdb 


Langkah kedua, kita akan membuat file 
menu.Ist yang tersimpan di /boot/grub/ 
menu.Ist. Apabila Anda menggunakan 
Debian, Anda dapat menggunakan 
perintah update-grub yang dicontohkan 
berikut ini: 

# update-grub 

Searching for GRUB installation 
directory ... found: /boot/grub . 
Testing for an existing GRUB menu.list 
file... 


Could not find /boot/grub/menu.Ist file. 
Would you like /boot/grub/menu.Ist 
generated for you? (y/N) y 

Found kernel: /boot/vmlinuz-2.4.20-1-386 
Found kernel: /boot/vmlinuz-2.4.20 
Found kernel: /boot/vmlinuz-2.4.19-oca5 
Found kernel: /boot/vmlinuz-2.4.19-oca4 
Found kernel: /boot/vmlinuz-2.4.19-oca3 
Found kernel: /boot/vmlinuz-2.4.19- 
optimica2 

Found kernel: /boot/vmlinuz-2.4.19- 
tomato1-nolpp 

Found kernel: /boot/vmlinuz-2.4.19- 
tomato1 

Found kernel: /boot/vmlinuz-2.4.19- 
optimica1 

Found kernel: /boot/vmlinuz-2.4.19-nop1 
Found kernel: /boot/vmlinuz-2.4.18-bf2.4 
Updating /boot/grub/menu.Ist ... done 


Perbaruilah menu.Ist Anda dengan editor 
kesayangan. Anda pun selesai dan siap 
untuk melakukan proses boot dengan boot 
loader baru. 


Membuat GRUB floppy 
Membuat GRUB floppy tidak selalu 
diperlukan. Namun, tindakan antisipatif 
tentunya tidak ada ruginya untuk dilakukan. 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Apabila Anda memiliki floppy berlebih, 
masukkanlah floppy tersebut ke dalam 
floppy drive-nya, dan berikanlah perintah 
berikut ini: 

# cd /usr/lib/grub/i386-pc 

# dd if-stage1 of -/dev/fdO bs-512 
count-—1 

1-40 records in 

1-40 records out 

# dd if-stage2 of -/dev/fdO bs-512 
seek-1 

15341 records in 

15341 records out 

# 

Image GRUB 


Apabila diperhatikan, kita telah melihat 
stage1 dan stage2 pada proses pembuatan 
GRUB floppy sebelumnya. Pada manual 
GRUB pun, yang terkadang 
membingungkan, kita akan menjumpai 
stage1l, stage2, bahkan stage1.5. Istilah- 
istilah yang terkadang menyebalkan. Kita 
tidak akan menemukan istilah ini di LILO. 

Semua stage tersebut adalah image dari 
GRUB. GRUB datang bersama dengan 
stagel, stage2, beberapa stage1.5 dan dua 
image untuk proses boot jaringan. Berikut 
ini adalah penjelasannya. 


stage1 

Image ini adalah image paling penting dan 
digunakan untuk menjalankan GRUB. 
Umumnya, image ini dimasukkan dalam 
MBR ataupun boot sector untuk partisi. 
Image ini berukuran 512 byte, sebesar 
ukuran boot sector pada PC. 

Tugas dari stage1 ini adalah 
menjalankan stange2 ataupun stage1.5 dari 
harddisk lokal. Stage1 tidak mengerti akan 
filesistem dan akan mengerti lokasi stage2 
ataupun stage1.5 dalam format block list. 


stage2 
Image ini adalah image inti dari GRUB. 
Image ini akan melakukan segalanya. 


stage1.5 

GRUB datang dengan beberapa image 
stage1.5 berikut ini 

'e2fs stagel 5' 

'fat stage1 5' 

'ffs stage1 5' 

'jfs stage1 5' 


'minix stage1 5' 
'reiserfs stage1 5' 
'vstafs stage1 5' 
'xfs stage1 5' 


Image ini dinamakan stage1.5 karena 
berada di antara stage1 dan stage2. 
Dengan demikian, stage1 akan 
menjalankan stage1.5. Setelah itu, 
stage1.5 akan menjalankan stage2. 

Perbedaan stage1 dengan stage1.5 
adalah stage1 tidak mengerti file sistem 
sementara stage1.5 mengerti file sistem. 
Perbedaan stage1.5 dengan stage 2 adalah 
stage2 umumnya tidak dapat dimasukkan 
dalam area tetap, karena ukurannya yang 
besar sementara stage1.5 bisa dimasukkan 
ke daerah setelah MBR. 


nbgrub 

Image ini adalah image untuk proses boot 
jaringan menggunakan network image 
semacam etherboot. Secara umum, yang 
satu ini sama seperti stage2, kecuali nbgrub 
akan mengatur jaringan. 


pxegrub 

Image ini adalah image untuk proses boot 
jaringan menggunakan Preboot Execution 
Environment (PXE). 


GRUB, Linux, dan Windows 
secara singkat 
Umumnya, bagi pengguna Windows yang 
akan melakukan transisi ke Linux, 
cadangan Windows adalah hal yang 
penting. Baiklah. Kita akan melihat secara 
singkat bagaimana melakukan dual boot 
Linux dan Windows menggunakan GRUB. 
Asumsikan Windows diinstal pada partisi 
pertama harddisk pertama dan Linux 
diinstal pada partisi kedua harddisk 
pertama. 

Perhatikanlah isi dari menu.Ist yang 
sederhana berikut ini: 


default - 0 

timeout —10 

title Linux 

root (hdO,1) 

kernel Ivmlinuz root — /dev/hda2 ro 
title Windows 95/98/NT/2000 
root (hdO,0) 


www.infolinux.web.id 


Boot loader canggih dengan GRUB 


makeactive 
chainloader #1 


Pada blok Linux, kita akan menjumpai hal 
yang sama seperti halnya LILO. Apabila 
Anda ingin menambahkan parameter kernel, 
tambahkan saja parameter-parameter 
tersebut setelah root -/dev/hda2 ro. Pada 
blok Windows, kita akan menggunakan 
fungsi chain-loading untuk proses boot. 


Lebih lanjut dengan GRUB: 
perintah GRUB 

Kita telah melihat secara singkat isi dari 
menu.Ist pada bagian sebelumnya. 
Sebenarnya, sama seperti LILO, GRUB juga 
memiliki cukup banyak perintah. Berikut ini 
adalah beberapa di antaranya. 


default 

Pemanggilan: default num 
Contoh: 

default 0 


Perintah ini akan mengatur entri num 
sebagai entri default. Seperti halnya 
penomoran GRUB umumnya, penomoran 
dimulai dari nol. 


hiddenmenu 
Pemanggilan: hiddenmenu 
Contoh: 

hiddenmenu 


Perintah ini akan menghilangkan menu 
pada saat boot. User dapat menampilkan 
menu dengan menekan tombol ESC. 


title 

Pemanggilan: title name 
Contoh: 

title Debian GNU/Linux 


Perintah ini akan memulai entri boot 
yang baru 


timeout 

Pemanggilan: timeout sec 
Contoh: 

timeout 5 


Perintah ini akan mengatur timeout 


untuk sec detik. Hal ini berbeda dengan 
LILO untuk satuan sepersepuluh detiknya. 


InroLINUX NOVEMBER 2003 55 


Boot loader canggih dengan GRUB 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


color 

Pemanggilan: color fg/bg 
Contoh: 

color while/blue 


Perintah ini akan menampilkan pasangan 
warna untuk menu. Gantilah fg dengan 
salah satu dari warna-warna berikut ini: 
black blue green cyan red magenta brown 
light-gray dark-gray light-blue light-green 
light-cyan light-red light-magenta yellow 
white. Gantilah bg dengan salah satu dari 
warna-warna berikut: black blue green 
cyan red magenta brown light-gray. 


password 

Pemanggilan: password ('—md5') passwd 
Contoh: 

password rahasia ATAU password —md5 
$1$AV3Lz/SupNOeRhSRp8Rw7C/eVGaVO 


Perintah ini akan mengatur password 
administratif. Anda dapat menggunakan plain 
fext ataupun password terenkripsi md5. 
Sebagai saran, jangan gunakan plain text. 
Untuk menghasilkan password terenkripsi 
md5, gunakanlah perintah grub-md5-crypt di 
command line. Berikut ini adalah contohnya: 
# grub-md5-crypt 
Password: 

Retype password: 
$1$AV3Lz/$upNOeRhSRp8Rw7C/eVGaVO 


Gunakanlah bersama perintah /ock 
untuk setiap image yang diinginkan. 


makeactive 
Pemanggilan: makeactive 
Contoh: 

makeactive 


Mengatur partisi aktif pada harddisk root 
pada root device GRUB. 


chainloader 

Pemanggilan: chainloader ('—force'1 file 
Contoh: 

Chainloader #1 


Membuka file sebagai chain-/oader untuk 
digunakan dalam fungsi chain-loading. 


kernel 
Pemanggilan: kernel ('—type —type' I'— 


56  InroLINUX NOVEMBER 2003 


no-mem-option'| file Iparam| 
Contoh: 

kernel Iboot/vmlinuz-2.4.19- 
tomato1 root-/dev/hda1 ro 


Perintah ini akan melakukan proses load 
kernel dari file sistem. 


initrd 

pemanggilan: initrd file I(param| 
contoh: 

initrd linitrd.img 


Perintah ini akan menjalan initial ramdisk. 


Berikut ini adalah perintah-perintah 
selengkapnya untuk GRUB. Rujuklah 
kepada manual dari grub. Anda akan 
membutuhkan paket grub-doc untuk 
manual tersebut. 

@ Perintah untuk menu. 

default, fallback, hiddenmenu, timeout, 

title. 

@ Perintah umum. 

bootp, color, device, dhcp, hide, 

ifconfig, pager, partnew, parttype, 

password, rarp, serial, setkey, terminal, 
terminfo, tftpserver, unhide 

@ perintah command line dan entri menu. 
blocklist, boot, cat, chainloader, cmp, 
configfile, debug, displayamp, 
displaymem, embed, find, fstest, 
geometry, halt, help, impsprobe, initrd, 
install, ioprobe, kernel, lock, 
makeactive, map, md5crypt, module, 
modulenounzip, pause, guit, reboot, 
read, root, rootnoverify, savedefault, 
setup, testload, testvbe, uppermem, 
vbeprobe 


Command line GRUB 

Fasilitas yang satu ini tidak dimiliki oleh 
LILO dan menjadikan GRUB sebagai boot 
loader yang luar biasa. Begitu command 
line GRUB dijalankan, sebuah she// yang 
mirip dengan BASH akan ditampilkan, 
lengkap dengan TAB-completion. Di 
'shell' ini pula Anda dapat memberikan 
perintah-perintah umum dan command 
line GRUB. 


Berikan perintah berikut ini untuk 


menjalankan 'shell” GRUB: 
grub 


www.infolinux.web.id 


Berikut ini adalah contoh penggunaan 
“shell” GRUB. 
GNU GRUB version 0.93 (640K lower / 
3072K upper memory) 


| Minimal BASH-like line editing is 
supported. For the first word, TAB lists 
possible command completions. Anywhere 
else TAB lists the possible completions of 
a device/filename. | 

grub» ITEKAN TABI 

Possible commands are: blocklist boot cat 
chainloader clear cmp color configfile 
debug device displayapm displaymem 
dump embed find fstest geometry halt 
help hide impsp 

robe initrd install ioprobe kernel lock 
makeactive map md5crypt module 
modulenounzip pager partnew parttype 
password pause guit read reboot root 
rootnoverify savedefault serial setkey 
setup terminal terminfo testload testvbe 
unhide uppermem vbeprobe 

grub» cat (hdO,0)/etc/fstab 

# letc/fstab: static file system information. 
# 


# «file system» «mount point» 


«type» «options » 

«dump2 Xpass» 

Idev/hda1 / reiserfs 
defaults 0 0 

Idev/hda3 /home/DATA reiserfs 
defaults 0 0 

Idev/hda4 none swap 
sw 0 0 

proc Iproc proc 
defaults 0 0 

Idev/fdO /floppy auto 
user,noauto 0 0 

Idev/cdrom /cdrom iso9660 
ro,user,noauto 0 0 


Contoh di atas mengilustrasikan 
pembacaan file sistem dengan GRUB. 
Karena GRUB dapat mengerti file sistem, 
maka pembacaan file menjadi sangat 
mudah. Selain membaca file sistem, Anda 
masih bisa melakukan banyak hal yang 
menakjubkan dengan GRUB Shell. 

GRUB adalah boot loader yang luar 
biasa. Bahkan boleh dikatakan lebih dari 
sekedar bootloader. Cobalah GRUB dan 
Anda akan tertarik! Salam.d 
Noprianto (noprianto @infolinux.co.id) 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Manajemen proyek dengan MrProject 


Elle Edit View Projeot Help 


Dee Bola tr t 


New Open Save Print... ' Insert Remove Unlink Indent Unindent Move up Movedown Zoom tofit 2 
(Week 40, 2003 Week 4 
Name Work 25 es jar Jaa |zo jao 1 J2 Ja Ja J5 Je (7 


Manajemen Proyek 
dengan MrProject 3 


Manajemen waktu dan sumber daya yang baik sangat diperlukan dalam 
pengerjaan suatu proyek. Anda dapat mempergunakan MrProject untuk 


1 oo 
Na 


membantu Anda. 


alam menyelesaikan suatu proyek, 

tentunya kita harus mempersiapkan 

manajemen yang baik untuk setiap 
waktu dan sumber daya yang kita miliki. 
Setiap orang menyelesaikan apa, kemudian, 
setiap tugas bernilai berapa, dan timeline 
pengerjaan proyek adalah beberapa contoh 
hal yang perlu diantisipasi. 

Selain itu, kita juga harus memperhatikan 
apa yang akan terjadi ketika bagian kritikal 
proyek harus mengalami masalah dan 
penundaan. Pada sistem pengembangan 
konvensional, semua hal dirumuskan dalam 
kertas besar dan dipaparkan habis-habisan di 
sana. Kertas-kertas yang diperlukan akan 
semakin banyak apabila proyek mengalami 
masalah. Dahi-dahi berkerut bermunculan. 
Uban tumbuh makin tidak beraturan. Itulah 
kalau semua dikerjakan secara manual. 

Bertahun-tahun Microsoft meraup 
keuntungan yang besar dari penjualan 
Microsoft Project-nya. Harus diakui, 
Microsoft Project adalah program yang 
hebat dan luar biasa. Dengan mengandalkan 
program tersebut, banyak dana tambahan 
untuk kertas dan waktu yang bisa dihemat. 

Bagaimana dengan Linux? Beruntunglah 
ada Code Factory yang mewujudkan aplikasi 


"@ Aooloations Action DEMAK 
PER ERERSA, 1P 


IE Montesa Aetora #3 BBI 
Ti a3 


project management semacam Microsoft 
project. Walau masih belum sebagus 
Microsoft Project, namun kita sudah dapat 
mengandalkannya untuk manajemen proyek. 
Penulis menggunakannya dalam melakukan 
manajemen proyek perusahaan. 

Apabila Anda belum memiliki aplikasi ini, 
maka download-lah dari situs web Code 
Factory: http://www.codefactory.se. Apabila 
Anda menggunakan Debian, tentunya akan 
lebih mudah lagi dengan hanya memberikan 
perintah berikut ini untuk melakukan instalasi: 
apt-get install mrproject 


Aplikasi ini cukup umum dipaketkan oleh 
berbagai distro. Carilah terlebih dahulu ke 
CD distro Anda sebelum kompilasi ulang 
dilakukan. Kompilasi ulang MrProject cukup 
repot dan memakan waktu. 

Jalankan Mrproject. Anda akan men- 
jumpai sebuah window utama dengan 
interface yang sangat mirip dengan Micro- 
soft Project, namun jauh lebih sederhana. 
Ada tiga buah view yang Anda dapatkan: 
Gantt chart, Tasks, dan Resources. 

Jangan lupa untuk memperhatikan 
toolbar yang akan menampilkan tombol- 
tombol yang relatif dengan view aktif kita. 


Unnamed - MeProject 
Ele Edit View Project Help 
DeWgeaBEot cvt tr AA aa 
Now Opan Save ' Pint.. ' Insert Ramave Unik Indant Unindant Moreup Movedomn Zoom taft Zoomin Zoom cut 
3 Was 40 2005 Waste, 2009 22 
Kama Wat sepasan ask ss ap Togn gajian pa 
ea | 
masa 


— Dumnamed MrProjesi 


War So Morlentana  Keona Go UNI 
ae EN 


Gantt Chart 

Sama halnya dengan Microsoft Project, 

MrProject juga mendukung Gantt Chart. 

Secara sederhana, Anda dapat saja 

mendaftarkan task tertentu dan lamanya di 

view ini. Anda juga bisa mendaftarkan sub- 

task tertentu. Drag and drop juga dapat 
dilakukan untuk mengubah waktu yang 
diperlukan dan lain sebagainya. 

Sebagai contoh, berikut ini kita akan 
mendaftarkan task dengan nama Analisa 
Kebutuhan yang diperkirakan memakan 
waktu selama 2 minggu. Lakukanlah 
langkah-langkah berikut ini: 

@ Pilihlah view Gantt Chart. 

@ Klik kanan pada bagian yang menampilkan 
Name dan Work. Pilihlah Insert task. Baris 
baru akan ditampilkan untuk Anda. Kliklah 
satu kali pada masing-masing kolom untuk 
mengedit. Untuk bagian waktu, Anda 
dapat memasukkan akhiran d untuk hari 
dan w untuk minggu. Grafik akan 
ditampilkan pada frame paling kanan. 


Apabila dalam Analisa Kebutuhan masih 
memiliki sub-task, maka dengan mudah 
Anda dapat membuat subtask-nya. Kliklah 
pada baris Analisa Kebutuhan, dan pilihlah 


Mor 
umma “MePraest -——— 


Elle Edit View Project Help 


Dee 


B-.cce tr tt Aa aa 


Now Opan Save ' Ptnt.. ' Insert Remave Unink Indnt Unindant Move up Mavadown Zoom tafit Zoom in Zoom out 
| 1Weok 40, 2003 


Wook as, z0 (West 22 zona 


oa 
as as er Yaa las jan 7 er 
Popetsan 


5s Jr je Jo Trojin ra jis Jia jr jie 


Ele Edi Vew Prokect Hep 


Dea, 


Now Opan Save ' Print.. Insert Ramovo 


Bca t r 

& Indert Unndont Mova up Move down 
Nano Stan (Fish Work Sinok (Cost 
Suvelpratuksi ” Sep25 Octa S4 
Suveldokumen — Octa Oetto 9 


10 | Biproloot.axw - Opo  Unnamed - MrProjeet 


100) | Boost - Opont E Umnamod - MProoet 


0 | Brurroect.sxw - Opor F Ummamed - MeProjact 


& Mendaftarkan task 


& Mendaftarkan subtask dan melakukan 
pengaturan waktu 


www.infolinux.web.id 


& View tasks, lebih detail untuk setiap task 


InroLINUX NOVEMBER 2003 57 


Manajemen proyek dengan MrProject 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


1 Aenibatians Actors ENG — 
IA s 


N € Appications Aotions HENAE — 
5 


(Be Edit Viow Prooot Hop 
De Bea Bw 2. Aa t & 
Now Opan Save Piint.. Insert Remove Unink Indent Unindent Mova up Movadown 


Star 'Fimieh Work  Siack (Com 


Nama: |Suvoi produksi 


| Be Eat View Prokeot Hop 


beggas 2 
ea 
- ee Jonp laa - 


8 Grup Esta x 
F xame "Manager name Manager phone | Manager ema | Delauit 


Mon Sep!  Apploations Aston # ENAK — 
si 


| New Opon Savo ' Pin 


Umamed  MiProjoet 


(Be Edit View Prokeot Help 


Dege28 Ro. a t tk 


ik Indont. Unindont Move up Mova dawn 


Lg |) DnsdkentisetOpmOffos 8 Unand “Wpnjaet | Sesuvel piodikal Ed Inskt 


Aa): Bimredar.cxw -OpenOitco (SE Umami Wrgesi 1 5 


Group Editor 


Ah || Bowprdectnaw - Opanofica IE Unmamad -Wifroaot | MEsurval produk Ed ask | 


& Detail untuk setiap task 


Insert subtask. Katakanlah kita memiliki 
subtask untuk Analisa Kebutuhan dengan 
nama Survei produksi. Anda bisa membuat 
subtask sebanyak yang diperlukan. 
Andaikata saat ini kita telah memiliki dua 
buah subtask untuk Analisa Kebutuhan: 
Survei produksi dan Survei dokumen. 

Anda bisa memperhatikan bahwa kedua 

subtask dimulai pada tanggal yang sama. 

Karena Survei dokumen harus dilakukan 

setelah Survei produksi, maka hal tersebut 

jelas tidak mencerminkan kondisi 
sesungguhnya. Untuk memperbaiki, Anda 
dapat melakukan salah satu dari cara 
berikut ini: 

@ Cara pertama: 

D klik kanan pada subtask Survei 
dokumen. 

D Pilih Edit task. 

D Pada tab predecessors, kliklah 
tombol Add dan pilihlah Survei 
produksi. 

@ Cara kedua adalah cara yang lebih 
mudah. Kliklah pada diagram Survei 
produksi, dan draglah panah yang 
muncul ke bagian Survei dokumen. 
Maka Anda pun selesai. 


Untuk menghapus task, klik kananlah 
pada task yang bersangkutan, dan pilihlah 
Unlink task. 

Daftarkan segala task dan subtask 
Anda. Anda dapat menyembunyikan 
subtask setiap task sehingga tampilan 
menjadi lebih rapi. 


Tasks 

Pada view Tasks, Anda dapat setiap task 
ataupun subtask dengan lebih detail. Di sini 
pula, Anda dapat melihat cost yang 


58 InroLINUX NOVEMBER 2003 


& Membuat grup baru 


diperlukan. Cost dapat berupa material 
ataupun sumber daya manusia. Pengaturan 
sumber daya akan kita lakukan setelah ini. 
Klik kananlah pada setiap task yang ingin di 
lihat detailnya, dan pilihlah Edit task. 

Perhatikanlah dialog yang ditampilkan. 
Kita telah melihat dialog ini sebelumnya. 
Kita memiliki empat tab: Genera/ untuk 
pengaturan umum, Resources untuk 
sumber daya yang digunakan, Predecessors 
untuk task sebelumnya, dan Notes untuk 
catatan khusus per task. Pada tab Notes, 
Anda dapat memasukkan catatan tertentu 
untuk setiap task. 


Resources 

Kita berpindah ke view Resources untuk 
mengatur sumber daya yang diperlukan 
selama proyek ini dikerjakan. Saat ini, kita 
belum mendefinisikan satu sumber daya 
pun. Dalam sumber daya manusia, setiap 
personal dapat menjadi anggota grup 
tertentu. Sebagai contoh, kita memiliki 
personal dengan nama Mr. Victim One 
yang tergabung dalam grup Developer. 
Maka, pertama-tama, kita harus membuat 
grup developer terlebih dahulu. 

Untuk membuat grup baru dengan 
nama Developer, kliklah pada tombol 
Groups di toolbar. Sebuah dialog akan 
terbuka untuk Anda. Kliklah tombol Add 
untuk menambah grup baru. Kemudian, 
editlah grup baru Anda tersebut. Kliklah 
tombol C/ose setelah selesai. Anda baru 
saja membuat grup Developer. Lakukan 
langkah yang sama untuk membuat (atau 
menghapus) grup baru. 

Untuk memasukkan Mr. Victim One ke 
dalam grup Developer, klik kananlah pada 
area kosong di frame kanan, dan pilihlah 


www.infolinux.web.id 


& Mendelegasikan task kepada SDM tertentu 


Insert resource. Editlah resource Anda 
dengan klik sekali pada setiap field yang 
diinginkan. Pada field type, karena Mr. 
Victim One adalah sumber daya manusia, 
maka pilihlah Work. Sebaliknya, ketika 
Anda mendaftarkan sumber daya lainnya 
yang bukan berupa SDM, maka pilihlah 
Material. Setelah itu, pilihlah Developer 
pada field Group. Anda juga dapat 
memasukkan nilai tertentu, misalnya 100 
untuk field Cost. 

Kita telah memiliki satu orang personal 
sebagai sumber daya manusia. Lakukan 
langkah yang sama untuk mendaftarkan 
sumber daya baru. 

Kembalilah ke view tasks, dan Anda 
dapat mendelegasikan sumber daya 
manusia yang telah tersedia untuk setiap 
task tertentu. Bagaimana, mudah bukan 
menggunakan MrProject? 


Pencetakan 

Baiklah. Big boss menginginkan laporan 
manajemen proyek. Cepat dan rapi! 
Untunglah, Mrproject cukup memanjakan 
penggunanya dengan fasilitas print dan 
print preview yang sangat bagus. 

Pada pencetakan, setiap view akan 
dicetak hampir sama persis seperti apa 
yang terpampang di layar monitor kita. 
Dengan demikian, kita tidak perlu kerja dua 
kali untuk menjelaskan setiap komponen 
manajemen proyek. 

Untuk mulai mencetak, pilihlah File | 
Print. Sebuah dialog akan ditampilkan untuk 
Anda. Anda mungkin akan tercengang 
dengan fasilitas print preview-nya. 

Demikianlah perkenalan kita dengan 
MrProject. Selamat menikmati proyek Anda!A 
Noprianto (noprianto @infolinux.co.id) 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Mail Merge dengan Writ 


Mengirimkan surat kepada banyak pihak sekaligus pekerjaan kantor 
yang populer. Kita akan lihat, betapa mudahnya tugas tersebut 
diselesaikan dengan bantuan Openoffice.org sambil tetap 


menggunakan Linux... 


idak bisa disangkal bahwa sebagian 

besar pengguna komputer 

menggunakan komputernya untuk 
bekerja. Oleh karena itu, ketersediaan 
aplikasi pendukung sangatlah penting. 
Beberapa perusahaan yang bergerak di 
bidang software proprietary selalu 
menyerang komunitas free software 
dengan ketidaktersediaan software 
pendukung aplikasi bisnis. 

Mari kita buktikan bahwa pendapat 
tersebut tidak sepenuhnya benar. Apabila 
apa yang Anda butuhkan hanyalah aplikasi 
kantoran, Anda dapat menggunakan Linux 
tanpa rasa khawatir. Karena banyak aplikasi 
kantoran canggih yang tersedia. 
Open0Office.org, misalnya. 

Office suite buatan Sun Microsystems 
dan komunitas ini memang luar biasa. 
Kompatibilitasnya dengan Microsoft Office 
menjadikannya layak menjadi pilihan. 
Dengan menggunakan OpenOffice, Anda 
akan mendapatkan kemampuan Microsoft 
Office dengan biaya sangat minim. Sebagai 
contoh, untuk membuktikan keandalannya, 
kita akan membahas betapa mudahnya 
menggunakan Open0Office.org Writer untuk 
membuat mail merge. Kita akan 
menggunakan Open0Office.org versi 1.1. 


Database 
Surat akan kita kirimkan kepada semua 
nama yang ada di dalam database. Apabila 
Anda memiliki database dalam format 
Microsoft Excel ataupun OpenOffice.org 
Calc, maka Anda siap untuk lanjut ke 
langkah berikutnya. Apabila belum, kita 
akan membuat database sederhana. 
Pertama-tama, tentu saja kita tidak akan 
menggunakan Excel. Kita akan 
menggunakan Calc. Bukalah Calc Anda. 
Sebuah spreadsheet dapat dianggap 
sebuah database dan setiap sheet dapat 
dianggap tempat menyimpan tabel. Dengan 
satu buah spreadsheet, Anda dapat 


membuat beberapa tabel. Dalam contoh ini, 
kita hanya akan membuat satu tabel saja. 

Ubahlah sheet1 menjadi nama dengan 
melakukan klik kanan pada nama sheet1 
tersebut dan memilih Rename sheet. Sheet 
ini akan kita gunakan untuk menyimpan 
tabel nama. Setelah itu, arahkan cell aktif 
Anda di A1. Kemudian, ketikanlah data 
yang Anda inginkan, atau perhatikanlah 
contoh pada tabel 1. 

Setiap baris dimulai dari baris kedua 
adalah record dalam tabel. Sementara, 
setiap kolom melambangkan field. 
Simpanlah dengan nama spreadsheet 
msnama. Anda telah memiliki satu 
database yang berisikan satu tabel. Anda 
siap untuk memulai pembuatan mail merge. 

Bagi Anda yang tidak menyukai 
database sederhana berupa spreadsheet, 
atau telah memiliki data pada database 
server yang lain, sebagai contoh MySOL, 
Anda tetap dapat mempergunakannya. 
Siapkan saja database server Anda. 


Koneksi database 

Bukalah Writer Anda. Kita akan memulai 
menghubungkan database yang baru saja 
dibuat dengan OpenOffice. Untuk itu, kita 
akan bekerja dengan Data Source. Pilihlah 
menu Tools |Data sources. Sebuah dialog 
akan ditampilkan. 

Yang pertama-tama dilakukan adalah 
melakukan klik pada tombol berlabel New 
Data Source yang terletak di bagian kiri 
dialog. Setelah itu, lihatlah pada tab 
general. Isikan nama data source sesuai 


Tabel 1. 

Nama Jenis Kelamin 
Noprianto Pria 

Meike Thedy Wanita 

Lily Setiawaty Wanita 

Evi Thedy Wanita 

Erni Thedy Wanita 

Teddy Pria 


www.infolinux.web.id 


Mail Merge dengan Writer 


dengan yang Anda kehendaki. Pada bagian 
database type, pilihlah spreadsheet. Dan, 
pilihlah spreadsheet yang baru kita buat 
untuk mengisi bagian data source URL. 

Kliklah pada tab Tables. OpenOffice 
akan berusaha untuk menampilkan 
spreadsheet Anda dalam hirarki database. 
Karena kita hanya memiliki satu tabel (di 
dalam satu sheet nama tersebut), maka 
kita tidak memilih tabel mana saja yang 
akan dilibatkan. Kliklah tombol Apply. Klik 
sekali lagi pada tombol OK. Dan Anda pun 
siap untuk terbang. 

Bagaimana dengan Anda yang 
menggunakan database selain spread- 
sheet? Alih-alih memilih spreadsheet pada 
Database type, pilihlah jenis database yang 
Anda gunakan. OpenOffice.org mendukung 
konektivitas dengan MySOL, Adabas, file 
teks dan konektifitas database melalui 
ODBC ataupun JDBC. 

Jumlah tab dan isinya akan bergantung 
kepada database type yang Anda pilih. 
Sebagai contoh, ketika kita memilih jenis 
database MySOL, maka tab MySOL akan 
muncul. DI dalam tab ini, kita dapat 
memasukkan informasi untuk melakukan 
otentikasi. Kita tidak dapat melakukan 
guery ataupun melihat tabel sebelum 
terkoneksi ke database server. 

Dalam beberapa kasus, Anda mungkin 
membutuhkan unixodbc. Apabila Anda 
menggunakan Debian, maka berikan 
perintah berikut ini untuk menginstal 
unixodbc: 
apt-get install unixodbc 


Pekerjaan Alamat 
Wiraswasta Jakarta 
Mahasiswa Jakarta 
Mahasiswa Jakarta 
Mahasiswa Makassar 
Pelajar Makassar 
Pelajar Pontianak 


InoLINUX NOVEMBER 2003 59 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Mail Merge dengan Writer 


((€ Applications Action MENII - 
aa. Untiledi -OpenOfice.og ii 


Wed Sep17, te:201) B2? 


(Applications Action MEMAK 


Wed Sep 17, 14:01) E2 


3 
Taw “OpenOfiecogii ——— — I- axXx 


- 38X 3 


File Edit View Insert Format Tools Window Help 


File Edit View Insert Format Tools Window Help 


Iesae pe io6s-tgn| 


Ihomelusersinoptempizs.cow 


esa 


Ka DE 


3 


fault v | 


as 


3 


fault 


Bas sejes|isn| 


KET AI 
ST fmes sir Je 
g Ba 


2 


Tea 


Kepada 
di 


Dengan hormat, 
Terima kasih telah mencoba Linus. 


es aset aten jp 
5 


Alm 


TE 


Kepada ENGIAS 
di (Alamat 


Dengan hormat, 


ena press jatenja 


Irari 
F 1 & 


"Terima kasih telah mencoba Linux. 


2 


hooe finsat (sto hye P | 
|gtxmus -312 Shetia (| 


. 
Fast Berau 


a H Ejmall merge.rti - Oper| MiUntitledi -OpenOffic Terminal 


. 
Fast Berat 


1: Emall meperrti-OpenOffice.og 4 B) 2x.oxw-OpenOffieeog it 


ooe finsat (sto jav | | 
Terminal 


gOxmus -127. Air Supply - Making 


& Contoh dokumen asli 


Untuk distro lain, carilah ke dalam 
CDROM distro. Anda juga ingin mencari 
paket yang disediakan oleh pihak ketiga 
sebelum memutuskan untuk melakukan 
kompilasi dari source code. Source code 
unixodbc bisa di-download di http:// 
www.unixodbc.org. 


Pembuatan dokumen asli 
Kita telah memiliki database dan telah 
menghubungkannya dengan Open0Office. 
Namun, itu saja belum cukup untuk 
membuat mail merge. Kita belum 
membuat isi surat, yang tentu saja 
diperlukan. Ketiklah dokumen Anda apa 
adanya. Jangan lupa untuk menyisakan 
tempat memasukkan fie/d dari tabel 
tertentu di database. 

Sebagai contoh, apabila kita ingin 
mengirimkan surat dan menuliskan nama 
penerimanya, mungkin akan menulis 
seperti berikut ini: 

Kepada: 


Setelah tulisan Kepada:, kita akan 
mengisikan data dari database. Contoh 
dokumen dapat dilihat dalam gambar. 


Mail Merge 

Kita telah memiliki segala yang dibu- 
tuhkan dalam pembuatan mail merge. 
Dalam kondisi dokumen asli masih 
terbuka di layar writer, pilihlah menu 
File|Form Letter. Sebuah dialog kecil 
berjudul Mail Merge akan ditampilkan 
untuk Anda. Anda akan memilih From 
this document. 


60  InroLINUX NOVEMBER 2003 


& Dokumen asli untuk mail merge 


Sebuah dialog berjudul Data Source 
Connection akan ditampilkan untuk Anda. 
Pilihlah Use existing dan kliklah tombol 
OK. 

Sebuah dialog lagi, dengan judul Fields 
akan ditampilkan. Anda bisa memilih 
tabel yang diinginkan pada bagian kanan 
dialog. Kliklah dua kali pada nama tabel 
sehingga field-field dalam tabel ditam- 
pilkan. Pilihlah field yang diinginkan dan 
kliklah tombol insert. Ulanglah memilih 
untuk field yang diinginkan. Jangan lupa 
untuk menentukan lokasi tempat field 
dimasukkan pada dokumen dengan 
mouse. 

Setelah semuanya selesai, kliklah 
tombol Close. Dalam memasukkan field ke 
dalam dokumen, harus diakui cara yang 
digunakan oleh Openoffice.org sedikit 
berbeda dengan cara yang digunakan oleh 
Microsoft Office. Tetapi, semua hal ini 
kembali pada kebiasaan masing-masing 
pengguna. 

Dialog baru berjudul Mail Merge akan 
ditampilkan. Ini adalah dialog terakhir. Di 
dialog ini, Anda dapat memilih record- 
record mana saja yang ingin dimasukkan 
ke dalam mail merge yang dibuat. Di sini 
pula, Anda dapat menentukan apakah 
mail merge akan segera dicetak atau 
dimasukkan ke dalam file terlebih dahulu. 
Kita akan menyimpannya ke dalam file. 

Untuk pilihan penyimpanan ke dalam 
file, Anda bahkan dapat memilih nama file 
yang diinginkan. Kliklah OK apabila 
pengaturan telah selesai dilakukan. 
Berbeda dengan Microsoft Office yang 


www.infolinux.web.id 


akan memasukkan semua surat yang akan 
dicetak ke dalam suatu file besar, maka 
Openoffice.org memisahkannya ke dalam 
file-file tertentu. 

Kita dapat melihat bahwa dengan 
OpenOffice.org, pembuatan mail merge 
dapat dilakukan dengan mudah. Pada 
kenyataannya, OpenOffice adalah aplikasi 
yang hebat. Dengan OpenOffice, kebu- 
tuhan aplikasi perkantoran dapat dipenuhi. 
Sampai jumpa di seri OpenOffice.org 
berikutnya. Selamat mencoba! 
Noprianto (noprianto @infolinux.co.id) 


Database selection 
B 49 Addresces 
TH Collected Addresses 
(HH Personal Address Book 


& A: Pengaturan Data source, B: Pilih field 
yang diinginkan: C: Pencetakan Mail Merge 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


GNOME dan KDE 
Sesuai Selera 


GNOME dan KDE adalah dua desktop populer yang 
sangat memudahkan penggunaan Linux. Kedua 
desktop tersebut juga dapat diatur agar bertingkah 


laku sesuai keinginan Anda. 


istro yang kita instal umumnya 

telah memiliki pengaturan sendiri 

untuk desktop-nya, termasuk 
GNOME dan KDE. Namun, terkadang kita 
merasa pengaturan tersebut terlalu 
berlebihan atau bahkan terlalu minimal. 
Pokoknya tidak sesuai dengan selera. 

Sebagai contoh, distro Anda telah 

mengatur agar GNOME menampilkan dua 
panel, padahal hal tersebut sangat tidak 
Anda sukai. Atau, pada KDE misalnya, 
distro Anda telah mengaktifkan menu 
global. Anda pun tidak suka. Dalam bentuk 
yang lebih lanjut misalnya, Anda ingin agar 
tombol Anda tidak hanya berbentuk persegi 
kaku, melainkan sedikit bergaya. Semua hal 
tersebut dapat dilakukan, asalkan rajin 
mengutak-atik. Kami akan membahas 
urutan kedua desktop tersebut sesuai abjad 
agar tidak ada kesalahpahaman tertentu. 


GNOME 

Kita akan mulai dengan desktop berlogo G 
seperti telapak kaki ini. GNOME adalah 
singkatan dari GNU Network Object Model 
Environment. Sebelum rilis versi 2 dan 
ketika masih menggunakan GTK - 1.x 
dalam pengembangannya, desktop ini 
cenderung memiliki tampilan yang kaku dan 
kurang profesional. Namun, kini kita dapat 
berbangga dengan wajah baru GNOME. 


GDM 

Kita akan mulai dengan pintu gerbangnya 
terlebih dahulu: GDM. GNOME Display 
Manager berfungsi sebagai layar otentikasi 
versi grafis. Anda akan menjumpainya 
sebelum memasuki desktop. Secara 
mengejutkan, display manager besutan 
Martin Kasper Petersen ini telah 
menyempurnakan dirinya dengan sangat 
baik. Selain meningkatkan kestabilan, GDM 
juga hadir dalam dua wajah: standar dan 


grafikal. Wajah standar tidak akan banyak 
berbeda dengan versi sebelumnya. Wajah 
grafikal adalah wajah baru yang indah luar 
biasa. 

Jalankanlah gdmconfig sebagai root dan 
Anda dapat mengatur tingkah laku GDM 
sesuai keinginan. Pengaturan dapat 
meliputi: 

Wajah greeter, standar, atau grafikal. 
Login otomatis untuk user tertentu. 
Format waktu yang digunakan. 
Tulisan yang ditampilkan pada GDM. 
Gambar latar belakang. 

Pengaturan foto user. 

Pengaturan keamanan. 

Penampilan menu sistem. 

Aktivasi protokol XDMCP (X Display. 
Manager Control Protocol) 


Logout-lah dan login kembali. Anda akan 
menjumpai wajah login sesuai keinginan. 
Tip: jangan pasang greeter grafikal apabila 
dirasa terlalu makan banyak energi 
komputer (Anda merasakan komputer 
menjadi lambat). 


Wallpaper 

Yang satu ini wajib hukumnya untuk 
dibahas. Untuk mengubah wallpaper di 
GNOME, klik kananlah pada desktop dan 
pilih menu Change Desktop Background. 
Sebuah dialog akan diperlihatkan untuk 
Anda. 

Anda dapat memilih berbagai cara 
pelatakan gambar, mulai dari centered, 
scaled, atau stretched. Anda juga bisa 
menggunakan gradien. Semua pengaturan 
akan berlaku saat itu juga, tanpa diperlukan 
penekanan tombol konfirmasi lainnya. 


Area kerja 


Area kerja adalah bagian terluas. Tidak 
banyak pengaturan yang diperlukan. Walau 


www.infolinux.web.id 


GNOME dan KDE Sesuai Selera 


demikian, Anda mungkin ingin melakukan 
pengaturan sederhana terhadap icon di 
dalamnya. 

Suka icon berukuran besar? Anda dapat 
melakukan klik kanan pada icon tersebut, 
memilih Stretch icon. Untuk 
mengembalikan ke ukuran semula, klik 
kananlah kembali pada icon yang 
bersangkutan, dan pilihlah Restore icon's 
original size. 

Icon-icon juga dapat diatur rapi pele- 
takannya dengan klik kanan pada area kerja 
dan selanjutnya memilih Clean up by name. 


Panel 

Panel adalah bagian yang mungkin paling 
menarik untuk dibahas. Pertama-tama, Anda 
dapat saja menghapus berbagai panel yang 
tidak diinginkan. Kemudian, tentunya, Anda 
juga berhak untuk menambahkan berbagai 
panel sesuai keinginan. 

Kita mulai dengan menambahkan panel. 
Klik kananlah pada panel yang tersedia dan 
pilihlah menu New Panel, kemudian pilihlah 
jenis panel yang Anda inginkan. Corner, 
Edge, Floating, dan Sliding adalah empat 
jenis yang bisa dipilih. Cobalah floating 
panel dan Anda akan memiliki panel 


MMS up 
(General | Standard greeter | Graphical greeter | Security |X0mcp | 
( Greeter 
Local: Graphical greeter 
Remote: — Standard greeter 
FF Always use 24 hour clock format 


Automatic login 
(IC Login a user automatically on first bootup 


Automatic login usemame: | - 


Timed login 
IT Login a user automatlcally after a specified number of seconds 


Timed login usemame: | “| 


Seconds before login: an 


Dep | X Olose 


& Pengaturan GDM 


'-j Background Preferences xX 


Select picture: 


4 You can drag image files 
h Into the window to set the 
background picture. 


Screenshot10.png 


Picture Options: 


Wallpaper | Centered - Stretched | No Picture 


Background Style: 
Vertical gradient 


Top Color: IMEI Bottom Color: INN 


(G) Help 


r 
X Close 


& Pengaturan wallpaper pada GNOME 


InoLINUX NOVEMBER 2003 61 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


GNOME dan KDE Sesuai Selera 


-- Login Manager - Control Center 


Elle View Help 


-- Settings - KDE Control Module 


Change the background settings 


(Changes In this module regulre root access. 
Cllek the "Administrator Mode" button io allow modifications In this module, 


Appearance Desktop 


Appearance | Font | Buekground | Sesstona' | Users I Convenience 
4 Intornet & Network 


Behavior 


:5-$ KDE Components 


-Appearance 
» 9 penpnerais 


51 Power Control (rooting: Wetcometo tes attan 
PM Regional & Accessbilty 


4D Security & Privacy 


(-afi ate Time 
1 Fontinstaler 
| Hetp index 


GUI styie: 


Color scheme: 


Echo mode: 


Multiple Desktops 


£ 
2 e 


Patrs 


IRI Common background 


Mode: | Vertical Gradient 


Background | Wallpaper | Aovar 


IKA | 


-Locaie 


Language: | 


oo LN 


Coor2: (P 


J 


Medang 


C1 Gama) |L Aoministrator Mode 


Help Detauiis 


- 


& Pengaturan KDM 


tambahan yang mengapung di desktop 
Anda. Dan yang lebih menarik lagi, panel 
yang mengapung tersebut dapat kita 
pindahkan sesuka hati. Pada hakikatnya, 
lokasi atau posisi panel dapat dipindahkan, 
tergantung tipe panelnya. 

Software canggih arahan George Lebl 
ini juga dapat diisi dengan berbagai 
tombol dan applet. Anda dapat 
menambahkan launcher di panel untuk 
aplikasi-aplikasi favorit sehingga dapat 
lebih cepat dijalankan. Penambahan 
launcher dapat dilakukan dengan operasi 
drag and drop ataupun dengan cara 
mengklik kanan pada panel, pilih Add to 
panel |Launcher. 

Baiklah. Bagaimana dengan fasilitas 
autohide? Sebagai contoh, pada edge panel, 
Anda dapat klik kanan dan memilih Proper- 
ties. Sebuah dialog akan terbuka. Pada tab 
Edge panel, aktifkanlah pilihan Autohide. 


& Pengaturan wallpaper pada KDE 


Entah pujian seperti apa yang harus 
diberikan untuk kecanggihan panel GNOME. 


Theme 

Tidak suka dengan bentuk tombol saat ini? 
Tidak suka dengan pewarnaannya? 
Cobalah menggunakan theme lain. Theme 
pada GNOME dapat diubah dengan memilih 
menu Desktop preferences | Theme. 
Pilihlah theme yang Anda senangi. Berbagai 
theme tambahan dapat didownload di 
internet. 


Asosiasi file 

Tentunya akan sangat seru apabila klik dua 
kali pada file tertentu di Nautilus akan 
membawa kita ke aplikasi yang berguna 
untuk menangani file tersebut. Benar-benar 
sama seperti Windows. Namun sayangnya, 
terkadang tidak semua tipe file telah 
diasosiasikan dengan program tertentu. 


Dan terkadang pula, kita ingin mengubah 
program default yang digunakan. Dengan 
GNOME, hal tersebut dapat Anda atur 
dengan sangat mudah. Caranya, pilihlah 
Desktop Preferences Advanced |File types 
and programs. Pada sebuah dialog yang 
muncul, Anda dapat mengatur 
pengasosiasian file dengan program 
tertentu. Anda juga dapat membuat tipe file 
baru. 


Mouse 

Pengaturan mouse di GNOME sangat 
mudah dilakukan. Bahkan boleh dikatakan 
jaub lebih mudah dibandingkan Windows. 
Pilihlah Desktop Preferences |Mouse. 
Sebuah dialog akan terbuka untuk Anda. Di 
dialog ini, Anda dapat mengatur hal-hal 
berikut ini: 

@ Penggunaan tangan kiri. 

@ Interval waktu untuk klik ganda. 


—- Settings - KDE Control Module —- Settings - KDE Control Module 
Youcan contigure how the desktop bohaves here Youcan cortigure the atrangementof the panel here 
Appearance Msc Opilons Show Previewa For Arangament. | Hjaing | Menus 
CJ Enabie desitop menu . 
5 2 ba si (ms 
IRI Enabie Icons on desktop 
image Appenranoe aa 
ILi Snow nesenfilesondesicop | (TJ picture: U 
IC) Programs In desikop window | (LI Postserptana PF Fies P4 
Multiple Desktops (DI sound Files Kena Uu 
(D Toxtter u 
& -licks on Desktop: Ka 
Let button No Action 2 (Length 
Heat Miaale button! Window List Menu | y T T T T T T T T T 
saia Aan Moe & (LE) Expand us regulred to fitcontents 
- Senen Sta 
SereenSaver — Devicas 
Oy 
IC) Dispiny devices on desktop 
O sma 
& Normai 
O Lage 
(0 Sustom 
| erni 
$ u i Se 
Hetp | | Detmuts Ce Ji JLsancet | Il & Hot | | 2etauts | Ganas 
net Kansot 


& Pengaturan area kerja desktop pada KDE 


62 InroLINUX NOVEMBER 2003 


& Pengaturan panel pada KDE 


www.infolinux.web.id 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


E Panel Properties xXx 
Edge Panel | Background | 


Position: 


Size: X Small “ 


T” Show hide buttons 
IP” Arrows on hide buttons 


7x. oose | 


& Pengaturan panel pada GNOME 


@ Pengubahan bentuk cursor. 

@ Menampilkan animasi posisi cursor di 
layar. 

@ Kecepatan dan sensitivitas mouse. 

@ Pengaturan threshold untuk drag and 
drop. 


KDE 


Desktop dengan logo K ini benar-benar 
desktop yang luar biasa. Setiap orang bisa 
melihat tampilannya yang profesional. 
Setiap penggunanya dapat merasakan 
integrasinya yang baik antarkomponen. 
Semua hal tersebut belum lagi ditambah 
dengan berbagai fitur yang semakin 
lengkap. Walau terkadang kurang matang, 
namun dari hari ke hari KDE semakin 
mantap. 


KDM 

Kita akan mulai dari pintu gerbang sistem 
ala K Desktop Environment ini. KDM 
adalah display manager yang sangat 
hebat. Pengaturannya pun memiliki cukup 
banyak opsi. Jalankanlah KDE Control 
Center, masuklah ke bagian System 
Administration, dan pilihlah Login Man- 
ager. Anda akan menjumpai enam buah 


tab pada frame kanan KDE Control Center. 


Anda dapat mengatur: 

Tulisan yang akan ditampilkan. 
Logo. 

Warna. 

Font yang akan digunakan. 
Background KDM. 

Tugas-tugas administratif seperti 
reboot, shutdown, dan LILO. 


F Gnome Default Theme 


Theme Preferences xXx 
ka. 0) H Detalls... 
2ael | Default 
Install theme... 


Save theme 


Crux 
Smooth gradients with teal highlight 


Grand Canyon 
Dusty orange appearance 


Ocean Dream 
The colours of the seashore 


F X Close 


& Pengaturan theme pada GNOME 


@ User dan foto yang mewakili. 
@ Autologin dan pengaturan login lain. 


Logout-lah dan login kembali. Anda akan 
menjumpai wajah login sesuai keinginan. 


Wallpaper 
Sejak awal, KDE dirancang agar sangat 
ramah. Pengaturan wa/lpaper pun dapat 
dilakukan dengan berbagai cara. Cara 
yang paling mudah adalah dengan klik 
kanan pada area kerja desktop dan 
memilih Configure Desktop. Pada sebuah 
dialog yang muncul, pilihlah Background. 
Cara kedua tentunya dengan menggu- 
nakan KDE Control Center, dengan memilih 
Appearance dan Themes (Background. 
Sama seperti halnya wallpaper pada 
GNOME, Anda pun dapat mempergunakan 
gradasi warna. Dan salah satu fitur yang 
sangat hebat adalah kemampuannya 
untuk melakukan bending warna. Cobalah! 
Anda pasti terkesan. 


Area kerja 

Pengaturan area kerja desktop di KDE jauh 
lebih menyenangkan apabila dibandingkan 
dengan GNOME. Tingkat kemudahan 
pengaturannya telah sama atau lebih dari 
Windows. 

Tidak percaya? Cobalah klik kanan 
pada area kerja desktop, dan pilihlah 
Configure Desktop. Pada dialog yang 
terbuka, Anda dapat memilih untuk 
melakukan pengaturan mendasar seperti 
font, kemudian pengaturan lebih lanjut 
dengan icon dan multiple desktop. 


www.infolinux.web.id 


GNOME dan KDE Sesuai Selera 


Open Source: 


GudangLinux 


freedom forever 
http://www.gudanglinux.com 


- 


redhat 


Enterprise Linux 
The Corporate Linux Standard 


STABILITY 


FIVE YEARS OF SUPPORT FOR EVERY VERSION 


PERFORMANCE 


INDUSTRY-STANDARD BENCHMARK RESULTS 


SCALABILITY 


SuPPOoRT FOR 16 LoGicaL CPU 


UPGRADEABILITY 


UPGRADES ARE INCLUDED WITH SUBSCRIPTION 


MANAGEABILITY 


RED HAT NETWORK IS INCLUDED 


APPLiICATIONS 


CERTIFIED By DRACLE, VERITAS, BEA, CA & IBM 


CERTIFIED HARDWARE 


BY Mayor HaRowarE DEMS: HP & IBM.. 


Information & Registration: 


GudangLinux.com 
ITCenter Kuningan 
Lower Ground B1-21 

Jl. Prof. Dr. Satrio 
JAKARTA 12940 

Ph. 021-5793-4060 

Fax 021-5793-5557 
info@gudanglinux.net 


http://www.redhat.or.id 


InroLINUX NOVEMBER 2003 63 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


GNOME dan KDE Sesuai Selera 


—- Theme Manager (modified - Control Center 


Tie Yew Help le Yew Help 
Index | Searan | Help Ir Gontenis Index | searah | Help se | Etteots | Miscellaneous 
Ex Appearance & Themes petai Tr Appearance & Themes. & 2 
Iv HI Bakground MOM Lor. Jj IM Background Widget Styi 
& colors La Colors Name Tbeserption G 
rom Nosttay (eso0at drone TO ba 7 Anas ara MATA EA 
Bcons jne Bicons Light Style, 2nd revision Second revision of Ine simple and elegant Light! widget siyle. 
Ca | 
Launch Feedback x 8 Launch Feedbuck Light style, 3ra revislon Third revision of the simpie and elegant Light' widget style, 
&g Panels IMarbie Light marble tnemed style 
una | #W Soroen Saver latcoe Bulitin unihemed CDE siyie 
wat Bian minemed Wo 
Tem er 1) Theme Manager lotmotir Plus Bulitinenhanced Motif style 
(8 Window Decorations 1.89 window Decorations lor Ptatinum Bult-in untnemed Platinum sie 
Su Desktop Ex Desidop ut 
:5-A Internet & Network 15 Internet & Network 
Hk KDE Components #3 KDE Componenits 
#8 Periphorala 3 Peripherata F 
4-Rx Power Control 1-Rtt Power Control & 
:-PB Regional & Ancessibl 
2 Security & Pri 
1 Sound & Multimedia 
.-gP System Administration .-gf System Administration 
O memman 
1G Radio button @ 
erattsdnmuteme-asa KDE dandop Na 2 - pan 
(Lcombobox K3 J | 
ja eraj | Dera |) Lappy JUL Keset Jl Ni Gmn) (Lo 2etaun j 
1 —— 
& Pengaturan theme pada KDE & Pengaturan style pada KDE 
Pengaturan screensaver juga dapat dengan cukup banyak theme. Bukalah KDE Mouse 


dilakukan di sini. 

Pembuatan shortcut ke aplikasi tertentu 
dapat dilakukan dengan mengklik kanan 
pada area kerja desktop dan memilih Create 
New (Link to Application. 


Panel 

Sama seperti panel pada GNOME, panel pada 
KDE juga merupakan hal yang menarik untuk 
diamati. Pengaturan panel dapat dengan 
mudah dilakukan dengan klik kanan pada 
panel, kemudian memilih Configure Panel. 
Pada sebuah dialog yang terbuka, Anda dapat 
melakukan pengaturan berikut ini: 


Control Center, dan masuklah pada bagian 
Appearance and Themes, kemudian pilihlah 
Theme Manager. 

Apabila Anda hanya ingin sekadar 
melakukan pengaturan pada warna, maka 
pilihlah Co/ors. Sama juga ketika Anda 
hanya ingin mengubah style pada KDE. 
Pilihlah Style. Ubah tampilan KDE seperti 
keinginan Anda. 


Asosiasi file 

Pengasosiasian tipe file dengan aplikasi 
tertentu bahkan jauh lebih mudah di KDE. 
Cukup pilih pengaturan untuk KDE 


Dibandingkan dengan pengaturan mouse di 
GNONME, punya KDE cukup berbeda. 
Dengan membuka pengaturan Peripherals | 
Mouse, Anda dapat mengatur hal-hal berikut 
ini pada sebuah dialog yang terbuka: 

@ Penggunaan tangan kiri. 

@ Pengaturan klik tunggal atau ganda 
untuk membuka file atau direktori. 
Pengaturan ukuran cursor. 

Akselerasi pointer. 

Threshold pointer. 

Interval klik ganda. 

Pengaturan mouse wheel. 

Pengaturan drag and drop. 


@ Posisi panel. Components (File associations. Sebuah 
@ Ukuran panel. window akan terbuka untuk Anda. Anda Para developer telah bekerja begitu 
@ Ukuran panel relatif terhadap ukuran layar. dapat memilih tipe file di frame kiri dan keras untuk menjadikan Linux jauh lebih 
@ Autohide. aplikasi yang akan dijalankan pada frame ramah bagi pemakainya. Hasilnya tidak 
@ Pengaturan menu. kanan. Anda dapat mengatur urutan instan. Banyak proyek yang matang saat ini 
@ Icon zooming. kepentingan untuk setiap aplikasi yang dimulai empat atau lima tahun lalu. Untuk 
@ Penampilan tasklist. diasosiasikan dengan tipe file tertentu. menghargainya, mari bersama-sama 
Mudah dan sangat mirip dengan Win- buktikan bahwa Linux juga pantas 
Theme dows. Hanya bedanya, KDE menggunakan digunakan di desktop.& 
KDE terkenal sebagai desktop yang datang istilah yang lebih teknikal. Noprianto (noprianto @infolinux.co.id) 
A 9 Mouse Preferences Im| Mau DE D 
Description | extensions Ada File Types” || Buttons (Gurdars Moon PA | 
Add Service, Flename Palterns: G Rgninanded 
Monkey audio ape use — Pen PA 4 
FLAG audio flac Edit Lelt-handed mouse mode switohes the left and &) "mp3 3 si 
Ogg audio .o9g sand right buttons on the mouse, 
Dolby Digital audio .2o3 Remove Da — 
Basic audio .snd (wpta Layer 3 Audio NO Doutie-alekio open flos and tokders (select Icon on Hrtolg 
MPEG audlo .mpi an aan. @ Bogtesiek open ex and bisers 
Gommodore 84 audio sid, .psid Down cilok Delay —— (BI Change pointer ahaga over wae 
AIFF audio Lali, .alfo, .alff , 1 omtun CD IL Piton station 
Impulse Tracker audio — It, IT Haa PA EA benua Mean | 
MIDI audio -midi, .mid oloking, Use the box Ana ai — 
MOD audio .mod, .MOD IR Visual lecbackon activaton 
MP3 audio .mp3 hu Sasa 
(Ghe | 7 X Glose | () Heip 7 Xx Gose Letp JL cetus ) Ce Ji J Lareot | | 4 tep | Lopemut | CE Lan JLcanea | | 


& A: Pengaturan tipe file dan program di GNOME: B: Pengaturan mouse pada GNOME, C: Pengaturan tipe file dan program di KDE: 


D: Pengaturan mouse pada KDE 


64 InroLINUX NOVEMBER 2003 


www.infolinux.web.id 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


CD Burning dengan 


CDBakeOven 


Sering membuat CD sendiri? Ingin program 


yang mudah digunakan? Cobalah 
CDBakeOven! 


loppy disk telah menjadi standar 

media penyimpanan portabel dalam 

waktu yang sangat sangat lama. 
Walau terkadang sangat tidak dapat 
diandalkan, floppy disk sangat mudah 
digunakan. Selain itu, penggunannya pun 
sangatlah murah. Ukuran data yang besar 
dapat disiasati dengan penggunaan beberapa 
floppy disk. Dan sekali lagi, hal ini berlang- 
sung sangat sangat lama, sampai akhirnya 
CD Writer dan CD mulai digunakan orang. 

Kemudian, seiring dengan semakin 

murahnya CD Writer dan CD itu sendiri, 
pembuatan CD menjadi hal yang sangat 
lazim. Hampir setiap orang dapat melaku- 
kannya sendiri tanpa harus merogoh kocek 
terlalu dalam. Orang-orang yang bekerja 
dengan data berukuran besar mulai melirik 
CD sebagai media penyimpanan portabel 
yang menyenangkan. Apalagi ketika CD 
Rewriteable dan CD Rewriter datang dengan 
biaya yang sangat-sangat terjangkau. CD 


perlu untuk belajar kembali menggunakan 
program-program tersebut. Terlalu banyak 
waktu yang terbuang. Dan hanya menjadi- 
kan Linux sebagai sistem operasi yang 
sangat menakutkan. 

Solusinya? Gunakan CDBakeOven, atau 
yang lebih dikenal dengan CDBO. Dengan 
CDBO, di versi-versi awal sekalipun, proses 
pembuatan CD akan dibuat menjadi sangat 
mudah. Cukup siapkan saja file-file yang 
ingin Anda simpan ke dalam CD dan dalam 
waktu sekejap, kita akan melihatnya telah 
berada di CD. 

Apabila Anda menggunakan Debian atau 
distro-distro turunannya, maka Anda dapat 
menginstalnya dengan perintah berikut ini: 
apt-get install cdbakeoven 


Untuk distro-distro lain, periksalah terlebih 
dahulu paket CDBO. Apabila tersedia, maka 
installah sesuai aturan package management 


CD Burning dengan CDBakeOven 


distro Anda. Apabila paket CDBO untuk 
distro Anda tidak tersedia, maka Anda perlu 
melakukan kompilasi sendiri dengan men- 
download source code-nya terlebih dahulu di 
http://cdbakeoven.sourceforge.net/. Kompi- 
lasi CDBO akan memerlukan pustaka Ot. 
Dapatkan Ot di http.//www.trolitech.com. 

Setelah terinstal, Anda dapat 
menjalankan CDBO dengan perintah: 
cdbakeoven 


Jangan lupa untuk menambahkan 
parameter £ device» —ide-scsi di boot 
loader Anda. Gantilah device sesuai 
konfigurasi Anda. Pada lilo, tambahkanlah 
baris berikut ini di pengaturan image Anda: 
append — “hdc —ide-scsi” 


Gantilah hdc tersebut sesuai konfigurasi 
CD Writer Anda. Tutorial ini akan menggu- 
nakan CDBO 1.8. Untuk versi-versi lain, 
interface CDBO cenderung tidak mengalami 
perubahan yang terlalu berarti. 


Membuat CD Baru 
Berikut ini kita akan mengopikan beberapa 
file ke CD. Siapkanlah CD kosong Anda di 
CD Writer dan jalankanlah CDBO. Sebuah 
dialog umumnya akan muncul. Tutuplah 
kotak dialog tersebut. 

Interface utama CDBO dapat dibagi 
menjadi dua bagian utama, atas dan 


- ... » n “ CD Bake Oi Imodifiedj - x 
Rewriteable sendiri telah mendapat hati di aan Hmm 5 
kalangan pengguna komputer. Besar, murah, RES# DS sal 
dan tidak mudah rusak. Bandingkan dengan $ ii (lana pa Loe F 

@carom IROSystem.map-2.4.18-b724 545KB Sat Apr19 2003 root 
1 . i 1 B Systi -2.4.19-tomato1 567KB Fri Aug 15 2003 t 
floppy disk: kecil, tidak terlalu murah, dan ia 2 ae SN naa tnapa 566KB 5 Kania 2003 Haa 
1 H 2 Systei ap-2.4.20-1-386 424KB Tue Mar 25 2003 t 
cenderung tidak dapat diandalkan. all Peasan SS0KB Thu May'28 Zea aot 
Baiklah. Berhenti membanding- 2 Bi ayakan Pa nalua 
&mnt oot-compat.b KB Sun Apr14 root 
bandingkan floppy dan CD. Tentunya semua 2 Genuk Ban 
memiliki perannya masing-masing. CD pun ga aa Ba nana | 
. wa, Filter shown riles by: 
bukannya tanpa kekurangan, terutama di Pd rana Htten al Menara 
Linux. Setidaknya, Windows XP terasa jauh Natar SI 
4, | Name Modified Source Location (r Estimate: 
lebih ramah dengan memperlakukan CD PAN 0 inpicdboimaga —DATE- iso Size 
1 . . . : $$ boot 18.8MB Sat Aug 16 2003 root , | 74 min «| leso mb 
Writer sebagai device penyimpanan biasa. — aa —— 
h is | Use ——- 
Cukup drag dan kemudian lakukan penulisan | TA Da 
OI . ba 
dalam beberapa gerakan mouse. & 
, : 2 ta Wasted: —— 
Linux? Baca manual mkisofs, kemudian & | El 
. d (E PA 
manual cdrecord. Oops, tunggu dulu. Kita 3 “3S 
perlu mengaktifkan modul ide-scsi. Dan 
berbagai hal menyebalkan lainnya. Ya, 
apabila Anda menggunakan tool-tool seperti | #ecacuate | 
mkisofs dan cdrecord secara langsung Fesay. E— Ob NN 


dalam menulis CD, maka Anda terkadang & Interface cdbo 


www.infolinux.web.id InroLINUX NOVEMBER 2003 65 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis 


| Feature | Tutorial 


CD Burning dengan CDBakeOven 


Create New CD Dao Creste New CD Dao 
r Destination Recording Details r- Destination 
| LITE-ON LTR-522465 - | Createlmageand Bum  'w| Number Is EH Custom - | ” EH oscwonsa) 
( of Copies 
Ha Detect ISO Image (irused) 
Mtmp/cdbolmage. «DATE--iso 2 
— Speed 5 5 Cas - 
KN.» || 01 Delete InageG) afer recording Options Na - 
Process Output Process Output 

Type Message (Create! Type. IMessane 'E 

Tinta Blocks total: 335925 Blocks curent 335925 Blocks remaining: 326243 
Process output monitor ? Into Starting to write CD/DVD at speed 4 in write mode for single session. 
9 into Last chance to gult, starting real write in 9 seconds (anal 
? into: 0 seconds. Operation starts. 
Settings 2 into Waiting for reader process to fil input buffer 
? Into: input buffer ready. 
Dump ? into: Performing OPC 
(@OProcess: cdrecord: Turning BURN-Proof on 
H n 
Help Info: Starting new track at sector: O Help 
2 into Track O1: 6 of 18 MB written (fo 1004). - 
Io 
Ready | Elapsed Time: | 00 min Time Remaining: | Unknown Case writing... Elapsed Time: | 30 sec Time Remaining: | Unknown Gasa 


& Kotak dialog penulisan CD 


bawah. Bagian atas akan menampilkan 
direktori dan file di harddisk Anda, 
sementara bagian bawah akan 
menampilkan daftar calon file CD Anda. 

Untuk meng-copy-kan file atau direktori 
ke CD, Anda dapat melakukan drag pada 
file atau direktori yang bersangkutan ke 
bagian bawah, yang akan menampilkan 
daftar calon file CD Anda. 

Tidak suka drag and drop? Baiklah. 
Gantilah drag and drop dengan klik kanan 
pada file atau direktori yang ingin di-copy ke 
CD dan pilihlah Add to Compilation List. 
Sebuah perhitungan ukuran yang akan ditulis 
pun dilakukan. Anda dapat melihat ukuran 
file atau direktori yang akan ditulis tersebut 
di bagian kanan bawah interface CDBO. 

Setelah semua file atau direktori yang 
ingin ditulis telah didaftarkan, klik kananlah 
pada icon CD di bagian daftar calon file CD 
Anda yang umumnya berlabel /tmp/ 
cdbolmage XDATE-.iso dan pilihlah 
Create CD. Sebuah kotak dialog akan 


& Proses penulisan 


ditampilkan untuk Anda. Aturlah kecepatan 
penulisan dan kliklah pada tombol Create! 
untuk segera melakukan penulisan. 
Biasanya, pengaturan lain tidak diperlukan. 

Seama proses penulisan, Anda akan 
menjumpai banyak pesan di Process 
Output. Pesan-pesan tersebut adalah 
keluaran dari program mkisofs dan 
cdrecord. Setelah penulisan selesai, kliklah 
pada tombol C/ose dan CD baru pun baru 
saja Anda buat. Betapa mudahnya! 

Bagi Anda yang ingin membuat CD baru 
dari image yang telah Anda miliki (umumnya 
berupa file dengan ekstensi .iso), maka Anda 
dapat menekan tombol F7, atau memilih 
menu Actions|Create New CD. Pada kotak 
dialog yang muncul, pilihlah image Anda di 
bagian ISO Image (if used). 


Menghapus CD-RW 

Penggunaan CD Rewriteable jauh lebih seru 
dan hemat apabila dibandingkan dengan 
CD Recordable. Anda dapat menghapus isi 


dari sebuah CD-RW dengan mudah, baik 

dengan cdrecord ataupun CDBO. 
Terkadang, penggunaan cdrecord akan 

lebih mudah dilakukan, seperti pada 

perintah berikut ini: 

cdrecord dev-0,0,0 -blank - fast 


Untuk CDBO sendiri, apabila Anda telah 
berada di interface utamanya, tekanlah 
tombol F6 atau pilihlah Actions |£rase CD- 
RW. Sebuah kotak dialog akan ditampilkan 
untuk Anda. Anda mungkin perlu mengatur 
Blank-Type. Untuk Anda yang terburu-buru, 
pilihlah Minimal blank. Untuk Anda yang 
benar-benar ingin menyingkirkan data 
sebelumnya, pilihlah Blank the entire CD- 
RW. Kliklah pada tombol Erase! untuk 
memulai penghapusan. 


Copy dari CD ke CD 

Versi terbaru dari distro yang Anda gunakan 
telah dirilis. Dan teman sekantor Anda telah 
memiliki CD-nya. Kabar gembira ini 


cax) 


(Source 


Ka aa aan BI) 


4 


rr Destination | 


rB 


Ir Destination 


Process Output 


NN na 
me | UP an 
Type Message A 
2 Info: Identifikation : 'LTR-522465 
P into: Revision —: '6SOD' Jean 
P Into: Device seems to be: Generic mmc CD-RW. Cancel an oo 
3 aa Pe an Jaa aniver (miiel cd: | status: Stating read processi Car 
P Into: 5 A 
P Into: Drive buf size TeeelProcess ouput mono 
(@OProcess: scsidev: '00,00,00 t 
(@OProcess: scsibus: 0 target: O lun: 0 
(@Process: Linux sg driver version: 3.1.24 Ps Help 
(@Process: cdrecord: Drive needs to reload the media to return to proper status. “ Help 
4 Tp KI I KO 
La Erasing... | Elapsed Time: | 18 sec | Time Remaining: | Unknown Kas Ni Reading data CD... | Elapsed Time: | 10sec | Time Remaining: | Unknown Case 


& Kotak dialog penghapusan CD RW 


66  InroLINUX NOVEMBER 2003 


& Kotak dialog pengopian CD 


www.infolinux.web.id 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


CD Burning dengan CDBakeOven 


“ Maln Dailog -x CD Bake Oven Settings Dialog CD Bake Oven Jabar CD Bake Over 
r Shoose the Action www 5 Specifications @ New CD Type (ISO Settings) 
A 
Specifications Welcome to CD Bake Oven 1.8 Specifications Settings |(Exras “| Lanels 
This dialog provides you with total control over every step ofthe CD-Creation process Pe Ba 
Device Settings You must have sufficient access rights to the tools necessary for CD Bake Oven to Device Sei (Linux @ Single-Session €“ Multi-Session 
function properly. The following is an Overview of your system, and it's capabilities Keling Windoss CE: 
” 
Pe 9 aan 
Recording Options Stm Aan Recording Options - 
3 Toots: 5 (150 8960/HFS hybrid LI 
New CD Setings ka ara TA New CD Setinys 
ISO: mkisofs 1.14 shake — Image Settings 
& cdda2way: Not Available 4 p 
@udio Options Copa an Ola bapak 3. Audio Options AS & 
3 
£ Use tabs on the left side to browse current setings. (Generate Joliet BN aa 
irectory records Generate les 
Gustomize Defaults Customize Defaults Bea 
gular 
Honeen me hames (Follow symbolie links 
Image name: Jeabotmage. «DATE»-iso 
Custom 'mkisofs' options: | 
IR Run on startup Cancel Dismiss 
IL Help Default ok Apply Cancel Bh Help Detaut | ok Apply Cancel 4 


& Main dialog CDBO 


sepertinya perlu segera ditindaklanjuti. Anda 
ingin memilikinya juga dan cara yang paling 
mudah adalah menyediakan CD kosong dan 
melakukan peng-copy-an dari CD ke CD. 

CDBO mengerti kebutuhan Anda. Anda 
butuh cepat? Baiklah. Tekan F5 atau pilihlah 
Actions|Copy CD. Sebuah kotak dialog akan 
ditunjukkan kepada Anda. Apabila Anda 
memiliki CD Reader dan CD Writer 
sekaligus, maka Anda dapat meng-copy-kan 
CD tersebut dengan lebih mudah. Pilihlah 
device untuk source dan destination sesuai 
konfigurasi Anda. Pada bagian destination, 
Anda dapat pula memilih tombol Erase untuk 
menghapus isi dari CD-RW. 

Pada bagian Type of CD, sesuaikan 
pilihan Anda. Apabila CD yang akan di-copy 
adalah CD Data, maka pilihlah Data. 
Sebaliknya, pilihlah Audio. Jangan lupa 
untuk mengaktifkan Remove Temp Files 
pada bagian Read Details untuk menghemat 
ruang kosong harddisk Anda. Apabila semua 
pengaturan telah dilakukan, Anda dapat 


& Konfigurasi CDBO 


menekan tombol Copy! untuk segera 
melakukan peng-copy-an. 


Menggunakan Main Dialog 
CDBO 

Pada saat CDBO kali pertama dijalankan, 
secara default sebuah Main Dialog akan 
ditampilkan kepada Anda. Anda dapat 
memilih tugas-tugas yang akan dilakukan di 
dialog ini. Apabila Anda telah berada di 
interface utama CDBO dan ingin kembali 
mengunjungi dialog tersebut, tekanlah tombol 
F3 atau pilihlah menu Actions (Popup Main 
Dialog. Maka Main Dialog pun akan hadir 
kembali ke hadapan Anda. Bagi Anda yang 
ingin agar Main Dialog ditampilkan pada saat 
CDBO dijalankan, aktifkanlah pilihan run on 
Startup di kiri bawah window dialog tersebut. 


Konfigurasi CDBO 

CDBO telah datang dengan pengaturan 
default yang cukup memenuhi kebutuhan 
pembuatan CD. Apabila Anda tidak 


& Pengaturan untuk CD baru 


menyukai pengaturan tersebut, Anda dapat 
mengubahnya kapan saja. Tekanlah tombol 
F2 atau pilihlah menu Settings | Configure 
CDBakeOven. Sebuah kotak dialog akan 
ditampilkan untuk Anda. 

Pada CDBO 1.8, Anda akan menjumpai 
enam pilihan pada kotak dialog tersebut. 
Untuk pengaturan device CD Writer ataupun 
CD Reader Anda, pilihlah Device Settings. 
Untuk pengaturan penulisan CD, seperti 
melakukan eject setelah penulisan selesai, 
pilihlah Recording Options. Untuk pengaturan 
CD baru seperti Single-Session/Mutti-Session, 
atau label CD, pilihlah New CD Settings. 
Untuk pengaturan yang berhubungan dengan 
CD Audio, pilihlah Audio Options. Buatlah 
CDBO bertingkah laku sesuai keinginan Anda. 

Demikianlah, Anda dapat melihat betapa 
mudahnya membuat CD menggunakan 
CDBO. Bukan saatnya lagi untuk terus 
bersusah-susah dalam menggunakan Linux. 
Kita songsong era Linux untuk desktop! 
Noprianto (noprianto @infolinux.co.id) 


CDTBEke Oven Seting Dang CD Buka Over 


Device Settings 


CD BEke Oven Setrings Dang CD Buka Oven ca 
@j Customize Recording Options 
Specifications 
vr General Recording Options 
A IX Eject when done (Check drive first 7 040 (Disk at once) 


&) Device Settings 


Autodetect | seanbus | Block Devices |. custom | 


Device 


Device Settings 


Customize Defaults 


2 IR Fixate CD Media catalog number: (O devindd 
« &) (@ sdewscao 
RK BurmProot " 1 optis 
Recording Options NA GA GA Recording Options 
New CD Setings www “ New CD Setings 
Audio Options 8) E Audio Options 


rr Erase Options 


7” Dummy erase 


IK Eject when done erasing 


(GS) /dev/ndc 


Model Driver SCSI 
LITE-ON LTR-522465 ide-scsi na 
E-IDE CD-ROM CR-856E ide-cdrom na 


LITE-ON LTR-522465 na I0,00,00) 


T” Check drive first 


Bescan 


Ke Help | Default ) IP 


Apply Detauit | 


Luca | | Help | 


OK Apply Cancel 


& Pengaturan untuk penulisan CD 


& Pengaturan device 


www.infolinux.web.id 


InroLINUX NOVEMBER 2003 67 


Berkenalan dengan XSP Cocoon 2.x 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Berkenalan dengan 
XSP Cocoon 2.x 


Internet sudah tidak dipungkiri menjadi sebuah media yang strategis 
untuk pengembangan software. Apalagi setelah banyak aplikasi bisnis 
mem-porting aplikasinya menjadi web-enabled, maka secara tidak 
langsung pengembangan aplikasi web menjadi sangat penting. 


de pengembangan aplikasi web dengan 

hasil akhir berbentuk HTML dipelopori 

oleh ASP (Active Server Pages) yang 
dibuat oleh Microsoft, bersamaan dengan 
launching ADO (Active Data Object) 1.0, 
dengan IDE-nya Microsoft Visual Interdev. 
Sebelumnya, kita menggunakan editor teks 
biasa untuk pengembangan aplikasi atau 
dengan FrontPage yang saat itu merupakan 
desainer HTML terbaik. 

Tidak lama berselang, populartias ASP 
dilawan oleh PHP buatan Rasmus (htto:// 
www.php.net) yang bekerja secara native 
dan bisa berjalan di banyak platform mulai 
dari Windows, Linux sampai Solaris. PHP 
bekerja sangat cepat. Sampai artikel ini 
ditulis, sepertinya belum ada parsing 
teknologi yang dapat mengalahkannya. 
Saat artikel ini dibuat, PHP versi 5.0 beta 1 
baru dikeluarkan. 

Ternyata ada satu teknologi yang 
ketinggalan, yaitu Java. Saat itu posisinya 
sebagai aplikasi web hanya seputar applet 
dan cgi development dengan Servlet. Sun 
sebagai pencipta Java memperkenalkan 
extension Servlet, yaitu JSP, sebuah 
teknologi yang memungkinkan programer 
Java membuat aplikasi HTML. JSP 
merupakan extended version dari Servlet. 

JSP/Servlet ini bekerja berbeda dengan 
ASP maupun PHP yang ter-embed dalam 
http server, baik itu Apache Httpd ataupun 
IIS. Teknologi JSP/Servlet lebih memilih 
pendekatan pengembangan aplikasi server 
tersendiri yang terkoneksi secara proxy 
dengan web server-nya, walaupun ada juga 
yang mengembangkan versi ISAPI-nya, 
tetapi sepertinya kurang populer. 

JSP bekerja mirip sekali dengan ASP 
dan PHP. Memang Sun mencontek habis 
cara kerja ASP maupun PHP. Yang 
membedakannya adalah kemampuan OOP- 


68 InroLINUX NOVEMBER 2003 


nya Java teradopsi ke dalam JSP. Ini hal 
yang sulit sekali dilakukan oleh ASP 
maupun PHP. 

Para programer Java di seluruh dunia 
tidak tinggal diam, dan keluarlah sebuah 
alternative programming dari tangan dingin 
mereka yang dipelopori Stefano, yaitu XSP 
(Extensible Server Pages). XSP adalah 
suatu teknik pemograman yang memung- 
kinkan kita meng-embed code program ke 
dalam XML, baik itu PHP, JavaScript 
(Rhino), Rexx, ataupun Java itu sendiri. 


Berkenalan dengan Cocoon 
XSP adalah fitur dari sebuah project open 
source dari Apache.org, yaitu Cocoon. 
Apache.org adalah sebuah komunitas Java 
Open Source populer, yang juga merupakan 
penyedia project web server terpopuler 
Apache. 

Sebelum berkenalan dengan XSP, kita 
harus mengenal dulu Cocoon, sebuah web 
publishing framework yang dicetuskan 
idenya oleh Stefanno Mazzochi saat 
menjadi mahasiswa di Italia. Maklum, XSP 
berjalan di atas Cocoon, jadi kalau Cocoon 
engine tidak terinstal dan ter-setting dengan 
baik XSP tidak bisa berjalan. Saat artikel ini 
dibuat, Cocoon 2.1 versi M1. Sedangkan 
semua script pada artikel ini dibuat 
menggunakan Cocoon 2.0.4. 

Cocoon adalah salah satu project dari 
Apache XML terpopuler, yang membuat 
Cocoon di-promote ke level sub-domain. 
Sehingga Cocoon menjadi setingkat 
dengan HTTPd (Apache Web Server) dan 
Apache Jakarta ataupun Apache XML itu 
sendiri, tempat Cocoon berasal. 

Untuk menginstal Cocoon sebenarnya 
tidak sulit, download saja binary distribution- 
nya dari http://cocoon.apache.org. Untuk 
menjalankan Cocoon, pertama-tama harus 


www.infolinux.web.id 


melakukan instalasi Tomcat. Harap diper- 
hatikan JSDK yang dipakai, kalau JSDK 1.3 
dapat menggunakan Tomcat yang full edition, 
tetapi JSDK 1.4.x diharapkan pakai yang 
Tomcat LE (Limited Edition). Hal ini 
dikarenakan semenjak versio 1.4, JSDK 
memasukkan Crimson (XML Parser) dan 
Xalan (XML Transformation) ke dalam 
distribusinya. 

Setelah Tomcat berjalan dengan baik, 
baru lah Cocoon dimasukkan ke dalam 
container JSP/Servelt-nya Tomcat. Cara 
termudahnya adalah dengan memindahkan 
cocoon.war ke dalam webapps dan 
melakukan restart Tomcat. 

Bila telah berhasil akan keluar pesan di 
console Tomcat atau di /og-nya seperti 
berikut: 

Opening database: C-jakarta-tomcat- 
4.1.24-LE-jdk141webappsicocoon|WEB- 
INFIdbicocoondb 

HSOLDB server 1.7.1 is running 

Use SHUTDOWN to close normally. Use 
ICtril -ICJ to abort abruptly 

Sun Jul 13 01:16:08 GMT 07:00 2003 
Listening for connections ... 


Cocoon 2.x secara default mengaktifkan 
HSOLDB sebagai server. HSOLDB adalah 
10096 pure Java RDBMS. Nah, kalau 
Cocoon sudah jalan, tinggal coba di 
browser dengan mengetik http:// 
localhost:8080/cocoon. Bila keluar Cocoon 
pages dengan tulisannya “The Apache 
Software Foundation is proud present 
Cocoon”, berarti instalasi telah selesai dan 
kita siap belajar apa itu XSP. 

Sebelum mendalami XSP, ada baiknya 
pembaca membaca dokumentasi yang 
disertakan, terutama mengenai formatting 
Sitemap. Karena semenjak 2.x, arstitektur 
Cocoon berubah secara mendasar. 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Berkenalan dengan XSP Cocoon 2.x 


ee 


led I-IP3 NG Apache Cocoon 2.0.4 Sample - Mozilla. -ix 
| Eile Edit View Go Bookmarks Tools Window Help | Eile Edit View Go Bookmarks Tools Window Help 
Ann Kana Sion & http://192.168.0.167:8080/cimande/cdml2-backend user.xmi?action-search | || ga Search ad a | wack S koman! IReod “Stop 5 hitp://192.168.0.167:8080/cocoon/ v|luat Search s - 
| Home | WkBookmarks £Red Hat Network @4Suppot G4Shop GAProducts G4 Training -| | attome | WBookmarks Red Hat Network GA Support GAShop @f Products G4 Training 
STATUS: The Apache Software Foundation is proud to present... 
Tea aa Coco 
ka nama version 2.04 
Login contains: 
FirstName contains:If”——————— 
Last Name contains: It seems you got me running :) 
P 1 Here are some links to the relevant portions of the demo webapp. 
in era Sitik - How ik fe going on here in my'berver work? Find out) 
“Rolecoataine:|jAt Role — | Documentation - Who am I? Information, tutorials and references about me are here. 
Active contains: | € Yes Search - Need to search for a specific thing about me? Let me do the work for you. 
€ No Samples - Are you being served? 
nana Bas : Fa Bam -Ican serve you better, but I have not finished rehearsal just yet 
Copyright O 1999-2002 The Apache Sofiwure Foundation 
AAII rights reserved, 
& Contoh halaman web xmI & Cocoon diakses dari Mozilla 
XSP 1.0 diperkenalkan oleh Cocoon 1.x. X!ICDATAI pemisahan code program antara business 
Yang terkenal adalah Cocoon 1.8.2 yang HIS K!ICDATAI logic dan presentation layer. Akibatnya, 
dimasukkan dalam paket Borland JBuilder 15 aplikasi dengan Velocity bisa bekerja 4x 
7.0. Untuk Cocoon 1.8.2 ada tutorial yang « Ixsp:logic » lebih cepat dibandingkan dengan JSP. 


cukup terkenal yang dibuat oleh Brett 
McLaughlin dalam bukunya Java XML 
keluaran ORielly. Brett adalah sang pencipta 
JDOM bersama-sama dengan Jason Hunter 
(pengarang buku Servlet Programming). 
Untuk project Cocoon 1.8.2 yang lebih 
advanced bisa mencoba script yang penulis 
buat, yaitu BlueOxygen Cimande yang 
dapat di-download di http://www. 
sourceforge.net/projects/cimande. Cimande 
adalah sebuah Workspace Framework 
untuk bisnis. 

XSP pada Cocoon 2.0 dan Cocoon 1.0 
itu secara syntax tidak jauh berbeda, tetapi 
ada beberapa tags yang dihilangkan. Hal ini 
dikarenakan Cocoon 1.x dan Cocoon 2.x 
menggunakan teknologi caching yang 
berbasis sitemap.xmap. Jadi kalau bermain- 
main dengan Cimande, pasti pusing dengan 
konsep Cocoon 2.0. Ini juga yang masalah 
yang tidak pernah ditulis bahwa seperti 
seringnya terjadi ketidakkompatibelan antar- 
project open source yang berbeda versi. 

Berikut ini adalah sebuah script dari XSP 
dengan bahasa yang digunakan Java. 

Xxsp:page language -"java" » 
Sxsp:logic » 
S!ICDATAI 
for (inti-0: ix 3: it #) 
(II K!ICDATAI 
15 
li» 
Item Xxsp:expr?i« Ixsp:expr 
Sllis 


«Ixsp:page » 


Script di atas kalau dieksekusi akan 
melakukan /ooping seperti layaknya 
perintah for pada Java. Selebihnya adalah 
perintah XML standard, seperti CDATA. 
Untuk mempermudah pemahaman XSP, 
pembaca harus mengerti juga syntax 
transformasi XML. Penulis mengacu pada 
bukunya Michael Kay untuk XSLT 
Reference, jadi bisa membedakan syntax 
standard XSLT dan XSP. 


Kelebihan XSP 

XSP bekerja berbeda dengan bahasa 
pemograman ASP, JSP, ataupun PHP. XSP 
memungkinkan memasukan code ke dalam 
metadata maupun transformationnya, dan 
juga memungkinkan terjadi manipulasi hasil 
akhirnya. Ini adalah sebuah metode yang 
tidak mungkin terjadi pada ASP, JSP, PHP, 
ataupun bahasa pemograman lain. Karena 
kemampuan ini, maka XSP memungkinkan 
menghasilkan sebuah program publishing 
yang sangat efektif dan cepat. 

Malah saat ini Cocoon dengan XSP-nya 
diposisikan sebagai backend model untuk 
pemograman berbasis MVC, walaupun 
masih ditemukan beberapa masalah saat 
melakukan integrasi dengan Struts. 

Cocoon juga dapat diintegrasikan 
dengan Velocity yang memungkinkan 
terjadi pengembangan berbasis template. 
Maklum, Velocity memungkinkan terjadi 


www.infolinux.web.id 


Untuk mempermudah pemahaman cara 
kerja XSP, lihatlah ilustrasi transformasi 
XML. XSP dapat dikatakan merupakan 
sebuah extension dari transformasi XML / 
XSLT. XSP dapat di-embed dalam XML 
maupun XSLT, malah output transformasi 
akan tereksekusi secara server side bila 
output-nya berformat XSP. Tentu saja 
semua ini tergantung pada setting-nya. 

Transformasi XML bisa dilakukan secara 
terus menerus sampai didapat output yang 
dikehendaki. Hal yang memerlukan tenaga 
ekstra bila melakukan pemograman dengan 
parser XML lainnya seperti Xerces ataupun 
Crimson, walaupun itu JDOM sekalipun. 
Malah integrasi dengan persistant object, atau 
XML binding lainnya akan membuat XSP 
lebih asyik. Maklum, XSP adalah sebuah 
teknologi yang membuat Java memiliki nilai 
tambah untuk pemograman web. Ini yang 
tidak dimiliki oleh bahasa apapun. Kita bisa 
membuat aplikasi Python di dalam XSP 
dengan tambahan component Jython. 


Bekerja dengan 
transformasi XML 

Sebelum dapat memulai kode XSP yang 
pertama, pembaca harus mengerti cara 
bagaimana mentransformasikan XML 
menjadi XHTML dengan XSL. Karena 
umumnya programer XSP bekerja mengacu 
dari sana. XSP dapat dikatakan sebagai 
cara membuat transformasi XML menjadi 
sangat dinamis. 


InoLINUX NOVEMBER 2003 69 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Berkenalan dengan XSP Cocoon 2.x 


& Transformasi-XML 


Kasus di bawah akan menjelaskan 
bagaimana sebuah transformasi greeting.xml 
menjadi greeting.html berdasarkan stylesheet 
greeting.xsl. Untuk membuat script greeting. 
html, kita dapat menggunakan editor teks/ 
HTML biasa dan printahnya sederhana sekali. 
Kalau kita membukanya dengan browser, 
hasilnya adalah sebuah text bertulisan “Hello, 
world!” dengan heading H1. 

«Shtml» 
«body» 
£h1» Hello, world! «/h15 
« Ibody » 
«html» 


Nah, untuk membuat HTML di atas 
dengan metode transformasi XML, maka 
harus dibuat satu metadata (XML) dan 
transformasinya (XSL) yaitu greeting 1.xml: 

«?xml version-”1.0"? 5 
« greeting» Hello, world! « /greeting » 


dan sebuah file greeting1.xsl: 
«?xml version-”1.0"? 5 
Sxsi:stylesheet xmins:xsl — “"http:// 
www.w3.org/1999/XSL/Transform" 
version-”1.0" » 


«xsi:template match -"/" » 
Shtml» 
«body» 
«h125 
«xsi:value-of select - "greeting”/» 
KIM15 
«body» 
«Ihtmi» 
« Ixsi:template » 


« Ixsi:stylesheet » 


File greeting.xsl akan mencari tag root 
dari XML. Bila ditemukan, akan meng- 
hasilkan keluaran, tag xsl:value-of akan 
diganti dari nilai value dari tag « greeting 

html» 

«body» 


70  InroLINUX NOVEMBER 2003 


ch125 
«xsi:value-of select - "greeting”/»5 
«lh135 
«body 
«ihtmi» 


Untuk kasus di atas, apa yang terjadi 
bila kita hendak membuat sebuah sumber 
data (greeting.xml) yang dinamis, sehingga 
value greeting bukan hanya Hello, world! 
tetapi (misalnya) nama pengakses, IP 
address pengakses, ataupun berdasarkan 
session login dari pengakses? Untuk 
pemogramanan web services, greeting.xml 
bisa saja berbentuk format SOAP, UDDI, 
WSDL, ebXML ataupun XPDL. Untuk 
project BlueOxygen Cimande, file 
greeting.xml adalah CDML. 

Kemudian apa yang terjadi bila output- 
nya bukan XHTML seperti yang dijelaskan 
di atas, tetapi bisa juga sebuah XML 
lainnya, SOAP, ebXML, atau WML? Apa 
yang terjadi bila template XSL-nya ada 
100? Apakah hal ini bisa dilakukan dengan 
programming embed HTML yang lain 
seperti ASP, PHP, ataupun JSP/Servlet? 

Dalam pemograman konvensional non- 
XSP, maka kita harus membuat file 
transformernya satu-satu, tetapi dengan 
XSP kita hanya perlu 1 file XML yang 
dinamis dan 1 file XSL yang dinamis, serta 
setting sitemap. Efisien bukan, tetapi tentu 
saja kalau ada template XSL 100 buah, 
akan semakin kompleks XSP-nya. Penulis 
sudah mencoba menggunakan 3 XSL saja, 
sudah susah di-debug. Maklum saat ini 
belum ada XSP Debugger. 

Dari hasil analisis penulis, sebuah XSP 
yang dinamis di kedua belah pihak baik 
XML maupun XSL akan bereksponensial 
tajam, bila terjadi transformasi lebih dari 2 
kali transformasi. Malah XML yang 15 tag 
itu bisa ekivalen dengan 1000 baris code 
Java yang sudah di-macro-kan. Di-macro- 
kan artinya kita telah membuat code-code 
atau object sehingga ke 1000 baris code 
tersebut tinggal panggil component-nya. 
Ekstrim sekali, bukan? 


Bekerja dengan XSP 

Untuk mendinamiskan file greeting.xml, 
caranya mudah sekali. Tambahkan tag 
«Xxsp:page», maka secara otomatis file 
xml tersebut akan menjadi file xsp dan bila 


www.infolinux.web.id 


dimasukkan ke dalam container Cocoon, dia 
akan dieksekusi otomatis (dengan menam- 
bahkan type-nya serverpages di sitemap). 
Di bawah ini adalah contoh file myxsp.xsp 
yang dibuat berdasarkan greeting1.xml. 
«?xml version-”1.0"? 5 


Kxsp:page xmins:xsp — "http://apache.org/ 
xsp” xmins:greeting — "http:// 
blueoxygen.org/tutorial/greeting” » 
«page» 
«xsp:logic » 
/l this could be arbitrarily complex Java 
code, JDBC gueries, etc. 
String msg - “Hello, myXSP.xsp!": 
« Ixsp:logic » 


« greeting 5 
Kxsp:expr» msg X/xsp:expr 3 
« greeting:hello-world/ » 
«greeting 
« Ipage » 
«Ixsp:page » 


File myxsp.xsp akan mengubah string 
msg dan memasukkannya ke dalam tag 
greeting. Nah, bisa dilihat script di atas 
adalah Java code. Dalam tag Xxsp:logic » 
kita memungkinkan untuk mengganti atau 
menambah Java code-nya, seperti 
membaca database, membaca session, 
atau memanggil component lainnya. 

Apa yang terjadi kalau ternyata hasil 
transformasi di atas itu masih kurang? 
Dengan XSP, memungkinkan sebuah output 
melakukan kompilasi lagi yaitu dengan 
memasukan code XSP pada XSL-nya, 
contohnya di bawah ini (xsp2mainxsp.xsl): 

«?xmi version -”1.0"? 5 
Sasi:stylesheet 

xmins:xsl - "http://www.w3.org/1999/ 
XSL/Transform" 

xmins:xsp — "http://apache.org/xsp” 

version -”1.0" » 


«xsi:template match -—"/" » 
«Sxsp:page 2 
«xsi:copy 5 
«xsi:apply-templates/ » 
« Ixsi:copy 5 
«Ixsp:page » 
« Ixsi:template » 


«xsi:template match - "greeting:hello- 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


world” » 
«!— more complex XSLT is possible 
here as well — » 
Sxsl:attribute name - "name" » frans «| 
xsi:attribute » 
«xsp:logic » 
/l this could be arbitrarily complex Java 
code, JDBC gueries, etc. 
String msg — “Hello, XSL!": 
« Ixsp:logic 
Kxsp:expr 2 msg X Ixsp:expr 3 
« Ixsi:template » 


«!— This template simply copies stuff 
that doesn't match other — » 
«!— templates and applies templates to 


any children. —2 
«xsi:template match -"@" |nodel)" 
priority -”-1" 5 

«xsi:copy 2 


«xsi:apply-templates select - "@" | 
node()”/5 
«Ixsi:copy 5 
« Ixsi:template » 


«Ixsi:stylesheet » 


Hasil output myxsp.xsp tersebut dapat 
ditransformasikan kembali menggunakan 
xsp2mainxsp.xsl. Hasil output transfromasi 
myxsp.xsp dengan xsp2mainxsp.xsl adalah 
sebuah XSP. 


Setting Sitemap 

Sitemap dalam Cocoon 2.x adalah 
darahnya, sitemap yang disimpan dalam 1 
context Cocoon akan mengacu pada 
sitemap.xmap. Setiap sitemap.xmap akan 
mem-parsing semua file yang ada di dalam 
direktori tempat sitemap.xmap berada dan 
juga direktori di bawahnya. 

Ada beberapa trik yang harus dilakukan 
agar Cocoon mau menganggap sebuah file 
itu adalah file XSP, yaitu menambahkan 
perintah type —”serverpages” pada 
sitemap.xmap dalam salah satu pipeline-nya. 

Untuk file di atas, cobalah masukkan 
baris berikut pada map:pipeline: 

«Xmap:match pattern -"main.html" » 

«Xmap:generate src - "cocoon:/ 
mainxsp2"/5 

«map:transform src - "workspace/ 
greeting.xsl"/» 

« map:serialize type — "html" /5 


« Imap:match 2 


Xmap:match pattern -"mainxsp2" » 
«Xmap:generate type — "serverpages" 
src - "cocoon:/mainxsp”/ 5 
«Xmap:transform src - "workspace/ 
greeting.xsl"/ 
«map:serialize type - "html" /5 
« Imap:match 2 


Xmap:match pattern - "mainxsp” 5 
«Xmap:generate type — "serverpages" 
src— "workspace/myxsp.xsp”/ 5 
«Xmap:transform src - "workspace/ 
xsp2mainxsp.xsl" / 5 
«map:serialize type - "xml"/5 
«Imap:match» 


Atau untuk lebih mudahnya lihatlah 
contoh sitemap.xmap pada cimande- 
O.2a.war. Nah, tag sitemap di atas ini berarti 
perintah untuk melakukan transformasi 2x, 
berupa output transformasi pertama antara 
mainxsp (myxsp.xsp dengan xsp2mainxsp. 
xsi) dengan greeting.xsl. Output yang 
dikeluarkan adalah XHTML yang sama 
dengan greeting.html. 


Berkenalan dengan XSP Cocoon 2.x 


Untuk mengaksesnya, dapat mengetik 
http://localhost:8080/cocoon/mainxsp untuk 
melihat hasil output transformasi pertama, 
atau http://localhost:8080/cocoon/main.html 
atau http://localhost:8080/cocoon/mainxsp2. 

Sebenarnya, main.html dan mainxsp2 
itu sama saja, tetapi karena patternnya 
main.html, mungkin pengakses tidak dapat 
membedakan antara file dinamis XSP 
dengan HTML biasa. Ini adalah trik untuk 
orang yang mengakses, bahwa file yang 
diakses statis, padahal dinamis. 

Untuk lebih mudahnya, coba instalasi 
cimande-0.2a.war yang dapat di-down- 
load dari http://www.blueoxygen.org/ 
download. Untuk menjalankan code di 
atas, juga disertakan script yang lebih 
kompleks yang memungkinkan terjadi 
transformasi berdasarkan session. Kalau 
cimande-0.1 telah berhasil diinstal, 
cimande-0.2a adalah versi berikutnya yang 
belum selesai. Jika ada di antara pembaca 
yang mau melakukan upgrade cimande 
0.1 yang ada di sourceforge sehingga 
mendukung Cocoon 2.x, dapat bekerja 
sama dengan mengirim e-mail ke penulis. A 
Frans Thamura (frans@blueoxygen.org) 


RELIABILITY&, 


NELINUX and FreeBSD 


Features : H Unlimited data transfer 
D Complete control panels 
D POP3 email, FTP access 
D SSH, CGI, SOL. 
D and much more... 
D Start from Rp. 19.500,-/ month 
D Free Setup") 
D 2 Months Free") 


Wauso 
D Colocation & Dedicated 
D Domain Name Register 


LESS... 


£MON EY 


Limited Offer : 
Dedicated Server 
Rp. 1.250.000,-/ mo 


GoServer Hosting 
Features : H Location NOC Jakarta - Indonesia (IIX) 


& Size server: 1 U Rackmount 

D Bandwith : 128 kbps 

& IP Address : 8 (max) 

D Colocation : Rp. 1.000.000,-/ month 


Server in USA 


D Benefit Reseller Program 


"IKF NEVERBEEN EASIER 
ID TAKE VGA BUSINESS ONLINE " 


Note : “) Transfer (restriction 
DT earpaymen PP) 


Fa) T CB ““SOL EN mM 


Supporting (Yu to 3 Weh Success 
Cyber Building (d/h Elektrindo) 10 th Floor 

Jl. Kuningan Barat No. 8 Jakarta Selatan 12710 
Phone. (021) 526 8000 Fax. (021) 52 66 444 
http://www.cakraweb.com - info@cakraweb.com 


www.infolinux.web.id 


InroLINUX NOVEMBER 2003 71 


Edit Audio dengan Audacity 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Edit Audio dengan 


Audacity 


Ingin menambahkan efek tertentu 
pada lagu? Audacity akan 
membantu Anda. 


enambahan efek tertentu pada lagu 

dapat menjadikan lagu tersebut 

menjadi lebih menarik. Bahkan, 
dengan kreativitas tertentu, sebuah lagu 
berirama pelan dapat menjadi lagu yang 
menghentak-hentak. 

Tidak perlu menjadi artis berpengalaman 
atau merekam ulang ke studio musik untuk 
mendapatkan hasil tersebut. Cukup instal 
saja Audacity dan Anda akan menjadi 
seorang artis dalam waktu singkat. 

Audacity adalah editor audio. Anda bisa 
mendapatkannya di http://audacity. 
sourceforge.net. Bagi Anda yang 
menggunakan Debian atau turunannya, 
berikan perintah berikut ini untuk instalasi: 
apt-get install audacity 


Untuk distro lain, carilah terlebih dahulu 
paket yang disediakan oleh pembuat distro 
ataupun pihak ketiga. Anda juga bisa 
melakukan kompilasi sendiri dari source 
code. Sebelum melakukan kompilasi, 
pastikan Anda telah membaca petunjuknya 
terlebih dahulu. 

Sebagai audio editor, Audacity terhitung 
memiliki fitur yang lengkap. Mulai dari 
format file yang didukung, Audacity dapat 
membuka format mp3, ogg vorbis, wav, 
aiff, dan au. Audio editor ini juga dapat 
mengekspor keseluruhan atau sebagian 


Audacity Help) 


ID Table of Contents 


lagu ke format wav, mp3 dan ogg vorbis. 
Kemampuan ini pantas dipuji. 

Kemudian, selain dukungan format 
file, Audacity juga datang dengan 
berbagai efek siap pakai yang dapat 
digunakan untuk mentransformasikan 
audio Anda menjadi sesuatu yang sangat 
berbeda. Anda bisa membayangkan 
kombinasinya. Dan tentu saja efek yang 
akan dihasilkan. 

Ingin membuat remix sendiri? Jangan 
khawatir. Program ini siap membantu 
Anda. Anda dapat memasukkan audio lain 
atau bahkan midi untuk membuat 
pencampuran sesuai keinginan. Dengan 
ketelitian, Anda dapat membuat suatu lagu 
menjadi tidak dapat dikenali lagi. 


Memutar lagu 

Ingin mendengarkan lagu dengan Audacity? 
Boleh-boleh saja. Yang pertama-tama harus 
dilakukan adalah membuka lagu tersebut 
dan membiarkan Audacity membuat 
grafiknya untuk Anda. Untuk membuka 
lagu, pilihlah menu File|Open, dan pilihlah 
lagu yang Anda inginkan. 

Tunggulah sebentar. Setelah grafik 
selesai dibuat, Anda dapat klik pada 
tombol-tombol kontrol yang diletakkan pada 
bagian atas layar. Audacity juga andal 
digunakan sebagai pemutar audio. 


Mengedit id3 tag 

Untuk mengekspor ke format mp3 
misalnya, Anda dapat mengedit id3 tag- 
nya. Audacity mendukung dengan baik 
versi 1 ataupun versi 2 nya. Pilihlah menu 
Project |Edit ID3 Tags. 


Memberikan efek efek 
tertentu 

Ini adalah bagian yang paling menarik. Anda 
dapat memberikan efek tertentu untuk 
keseluruhan lagu ataupun bagian tertentu 
saja. Untuk memilih suatu region, klik dan 
drag-lah mouse Anda. Bagian yang Anda 
pilih akan ditandai berbeda. Audacity juga 
mendukung operasi cut/copy/paste sehingga 
Anda dapat menghapus, meng-copy 
ataupun melekatkan bagian terpilih tersebut. 

Untuk memberikan efek, pilihlah menu 
Efect. Pilihlah efek yang Anda inginkan. 
Berhati-hatilah dalam memberikan parameter 
untuk beberapa efek tertentu karena Anda 
bahkan tidak dapat menduga hasil yang akan 
diciptakan. Beberapa efek dapat di-preview 
terlebih dahulu. 

Sebelum mengaplikasikan efek, ada 
baiknya untuk mendengarkan preview-nya. 
Telanjur memberikan efek tertentu? Tenang 
saja. Audacity melengkapi dirinya dengan 
fasilitas undo yang memadai. 

Satu hal yang menarik, Anda dapat men- 
coba efek Wahwah. Apabila diaplikasikan, 
maka akan terdengar suara seperti wahwah 
berulang pada lagu Anda. Menarik sekali. 


Menganalisis audio 

Audacity juga dilengkapi dengan audio 
analyzer. Dengan fasilitas ini, Anda dapat 
meminta Audacity untuk menganalisis lagu 
Anda. Dua analyzer yang datang bersama 
Audacity 1.2.0 adalah beat finder dan 
nyguist plug-in. 


Audacity 


/A Free. Cross Pluttorm Audio Editor 
Version 2 


“sick reference, nota compisto 
| avaable onine: 


Ez 


in ya to aa 
manual There is also 


http 


Table of Contents 


Toobars: 
« Camtsol Tonlbar (tools, play button, ctc:) 
« Mizar Toaihar (volume controls, input device) 
» Edit Tooibbar (editing shortcuts) 


Menu Bar. 
» Track Pop-Down Manu 


pas 


O! | Buseirarw-Oortitenldh— Asap Uta hutacty Ten Ci 


& Fasilitas help Audacity 


72 InroLINUX NOVEMBER 2003 


f w »— sewa aa 1 Amieatan Alam DEA — Insan ot 
Pe Hee Must Tania Car -x - 

lalai lela aj Ai 

$ . 


Pam rs aing | var GINONOKOminsee Bras To OT 


01 Dudsiyaw-Opetlia Ay Ss 


& Proses import audio 


www.infolinux.web.id 


Pers dian 
D1 Dadiy aw Ope Omi mi yan bt 


& Audacity menampilkan grafik audio 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Edit Audio dengan Audacity 


Bin Kat Yos tml Bm Bet Broyen Hah ) 


DOT 


Puber tan | (CUTarG1 


Gl Duty anon Buni ri 


& Undo history 


| 


& Mengaplikasikan efek wahwah 


Seputar pembuatan 

audacity 

Audacity adalah hasil keroyokan dari sekitar 

dua puluhan developer dan kontributor. 

Audacity dibangun dengan beberapa 

pustaka berikut ini: 

@ wxWindows. Sebuah pustaka cross 
platform untuk pembuatan GUI. 
Dilisensikan di bawah bendera LGPL. 
Pustaka ini termasuk cukup mudah 
untuk dipelajari. Apabila Anda banyak 


— 
aimjejn asi 2 


LN 


EA AT ROE PAK EL PA ama Esta CET 


& Mengatur egualization 


menggunakan Python, maka kombinasi 
Python/wxWindows akan menghasilkan 
aplikasi GUI yang luar biasa. 

@ Expat. Menyediakan XML parsing. 
Dilisensikan di bawah lisensi BSD. 

@ iAVC. Berguna untuk menangani efek 
AVC Compressor. Dilisensikan LGPL. 

@ Libid3tag. Berguna untuk membaca/ 
menuis tag ID3 pada MP3. Dilisensikan 
secara GPL. 

@ Libmad. Berguna untuk men-decode 


Audio Editor Lain 


Audio editor di Linux tentunya tidak hanya Audacity. Contoh lainnya adalah Ecawave. 
Dengan berbasiskan pada OT, maka aplikasi yang satu ini pun seharusnya dapat 
digunakan dengan mudah. Program ini dirancang untuk bekerja dengan file besar , di 
mana pengoperasian dilakukan langsung pada disk. Ecawave juga mendukung cukup 
banyak format audio. Ecawave dapat di-download di http://ecasound.seul.org. 


Selain itu, kita dengan mudah akan mendapati GLAME, yang berusaha 
memposisikan dirinya pada audio seperti posisi GIMP pada grafis. Aplikasi ini lebih 
dari sekadar editor audio. Anda mungkin tidak membutuhkan aplikasi ini apabila 
hanya ingin menambahkan efek tertentu. GLAME dapat di-download di http:// 


download.sourceforge.net/glame. 


Ada pula rezound. Dari namanya, kita bisa menebak bahwa program ini dapat 
digunakan untuk remastering audio. Ternyata nama yang digunakan tidak hanya 
nama besar belaka. Rezound adalah audio editor yang luar biasa, walaupun masih 
dalam versi beta. Selain itu, interface-nya pun sangat bagus dan sangat mirip 
dengan Microsoft Windows. Rezound dapat di-download di http://rezound.sf.net. 


Dibandingkan dengan rezound, Audacity memiliki beberapa kekurangan. Salah satu 
di antaranya adalah vertical zooming yang segera akan disempurnakan di versi 


berikutnya. 


www.infolinux.web.id 


& Analisis beat finder 


MP3. Dilisensikan secara GPL. 

@ Libnyguist. Berguna untuk manipulasi 
audio degan efek. Dilisensikan di bawah 
bendera BSD. 

@ Libogg/libvorbis. Berguna unutk 
menangani file ogg. Dilisensikan di 
bawah BSD. 

@ Libsndfile. Berguna untuk menangani 
format dasar PCM. Dilisensikan di 
bawah LGPL. 


Salah satu keistimewaan Audacity 
dibandingkan dengan editor audio lain 
adalah dokumentasi. Audacity memiliki 
dokumentasi yang sangat baik, termasuk 
pemakaian dan instalasi. Para penulis 
dokumentasi Audacity bahkan melengkapi 
programnya dengan penanganan berbagai 
hal yang mungkin terjadi, yang mungkin 
disebabkan oleh beberapa bug. 

Source code Audacity dapat Anda 
download dan pelajari. Siapa tahu Anda bisa 
menghasilkan editor audio lain yang lebih 
baik? 

Dengan bermodalkan Audacity, Anda 
bisa menjadi seorang remixer. Sekali lagi, 
tidak peru ke studio, tidak perlu memiliki 
alat musik yang canggih, tidak perlu harus 
mengerti banyak soal musik. Hanya Anda 
dan Audacity. Selamat berkreasi.A 
Noprianto (noprianto @infolinux.co.id) 


InroLINUX NOVEMBER 2003 73 


Ketika mplayer Mulai Membandel 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Ketika mplayer Mulai 


Membandel 


mplayer adalah aplikasi multimedia yang luar 
biasa. Sayangnya, terkadang mplayer tidak 
dapat memutar video dalam modus fi// screen 
di X Window. Dan terkadang, gmplayer pun 
tidak membantu dengan bertingkah konyol. 


eandalan mplayer sudah tidak 

diragukan lagi. Sayangnya, mplayer 

masih kalah jauh dari Xine dalam 
mengetahui beberapa keinginan 
penggunanya. Sebagai contoh, xine jelas 
mengetahui keinginan penikmat video 
untuk dapat menonton video dalam modus 
full screen, apapun video card-nya. mplayer 
benar-benar keterlaluan dalam hal ini karena 
tidak secara otomatis memberi kesempatan 
ke pengguna untuk memutar video dalam 
modus full screen. 

Dalam hal ini, solusi mudahnya adalah 
dengan menjalankan mplayer di console 
dengan menggunakan video output svga 
seperti pada contoh berikut ini: 
mplayer -vo svga XPATH» 


Sayangnya, tentunya akan kelihatan 
begitu tidak elegan apabila seorang 
pengguna yang berada di X Window harus 
kembali ke console hanya untuk memutar 
video dalam modus full screen. Pengguna 
Linux akan ditertawakan oleh pengguna 
Windows. Sebenarnya, Anda bisa pula 
menggunakan video output sdl yang akan 
kita bahas setelah ini. 

Kebandelan mplayer yang kedua adalah 
jeleknya interface gmplayer itu sendiri. 
Gmplayer memang menawarkan skin 
untuk memperbagus tampilan, akan tetapi, 
hal tersebut tidak dapat membayar 
keanehan tingkah laku gmplayer itu 
sendiri. Pernahkah Anda mengamati 
bagaimana tingkah laku gmplayer ketika 
menemukan kesalahan? Atau ketika 
menemukan dua kesalahan, yang bahkan 
tidak fatal sekalipun? gmplayer mulai 
menampilkan message box untuk setiap 
kesalahan dan tidak menampakkan 
message box tersebut di atas window- 


74 InroLINUX NOVEMBER 2003 


window mplayer lainnya. Dengan kata 
lain, terkadang kita perlu menggunakan 
mouse hanya untuk menutup message 
box tersebut. 

Dalam hal ini, solusi mudahnya adalah 
dengan memperbaiki segala kesalahan yang 
paling kecil sekalipun. 

Baiklah. Sekarang saatnya hak 
pengguna untuk diperhatikan. Sebagai 
pengguna, kita tidak akan kembali ke 
console hanya untuk memutar video 
dengan video output svga. Kita juga tidak 
peduli dengan segala kesalahan kecil dan 
konyol seperti tidak adanya konfigurasi per 
user di home directory Anda. Apa yang kita 
butuhkan adalah menikmati video dan 
bukannya menikmati keindahan skin dari 
gmplayer tersebut. 

Sekarang, bagaimana kalau kita sedikit 
meluangkan waktu untuk membuat 
interface mplayer yang lebih seru? Memang 
tidak indah karena merupakan aplikasi 
dalam modus teks. Tapi dapat dijalankan 
dalam xterm, cepat, dan yang jelas, dapat 
memutar video dalam modus full screen. 
Siapkan editor Anda dan pastikan dialog 
telah terinstal di sistem. 

Interface yang akan kita bangun ini 
akan memiliki tiga menu. Menu pertama 
adalah vcd. Menu ini dipilih apabila 
pengguna akan menonton vcd. Apabila 
dipilih, maka sebuah input box akan 
ditampilkan untuk meminta pengguna 
memasukkan track yang ingin ditonton. 
Sebuah nilai default 1 telah ditampilkan. 
Dengan demikian, apabila seorang 
pengguna ingin menonton vcd, apa yang 
diperlukan setelah membuka program ini 
adalah menekan dua kali tombol ENTER. 
Sesederhana itu. Menu yang kedua adalah 
file. Menu ini dipilih apabila pengguna akan 


www.infolinux.web.id 


membuka file multimedia tertentu. Apabila 
dipilih, maka sebuah file select dialog akan 
ditampilkan di mana pemilihan dapat 
dilakukan dengan mudah. Menu yang 
terakhir adalah guit. 

Langkah pertama adalah memastikan 
bahwa mplayer dapat menggunakan video 
output sdl. Cobalah memberikan perintah 
berikut ini di xterm: 
mplayer -vo sdi KPATH» 


Apabila Anda dapat menyaksikan video 
dalam sebuah window kecil, maka tidak 
akan ada masalah dikemudian hari. 
Sebenarnya, window kecil tersebut pun 
dapat berubah menjadi full screen ketika 
Anda menekan tombol F. Akan tetapi, 
Anda masih perlu mengetikkan perintah 
bukan? Dan tentunya, bukan hal tersebut 
yang kita inginkan. Salah satu catatan, 
konsekuensi penggunaan video output SDL 
adalah mutu dari video itu sendiri. 
Penggunaan SDL tidak akan sebagus 
apabila Anda menggunakan video output 
yang lebih umum untuk video. Bahkan 
dibandingkan dengan SVGA saja, keluaran 
dari SDL kalah jauh. 

Langkah kedua adalah memastikan 
dialog telah terinstal. Cobalah memberikan 
perintah berikut ini di xterm: 
dialog —msgbox hola 10 40 


Apabila Anda menjumpai sebuah 
message box yang menampilkan kata hola, 
maka Anda siap membangun interface 
mplayer. Sebagai pengganti dialog, Anda 
bisa menggunakan whiptail. 

Langkah ketiga dan sekaligus langkah 
terakhir, kita akan mulai membangun 
sebuah shell script sederhana. Siapkan 
editor Anda, dan simpanlah script berikut ini 
sebagai mp. 

#!/bin/sh 


PROGNAME - “mp” 

VERSION -"O.1a” 
COPYRIGHT - "$SPROGNAME S$VERSION 
(c) Noprianto, May 2003. GPL." 


TEMP - /tmp/$$ 

MPLAYER - 'mplayer -vo sdi' 

alias dialog - “dialog —backtitle '$COPY 
RIGHT'” 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


& Interface mp 


while (11 
do 

dialog —no-cancel —menu mplayer 
10 40 6 vcd vcd file file guit guit 25 
$TEMP 

pilih - cat $TEMP' && rm -rf $TEMP 


case $pilih in 


vcd) dialog —inputbox track: 10 
401 22 $STEMP 
test $? -ne 0 && continue 
pilih-'cat $TEMP' && rm -rf 
$TEMP 
$MPLAYER -vcd Spilih 
file) dialog —fselect /home/DATA/ 
PUB/multimedia/ 6 10 40 2» $TEMP 
pilih-'cat $TEMP' && rm -rf 
$TEMP 
test -f “$pilih” && $MPLAYER 
“$pilih" 
guit) break 
esac 
done 


rm -rf TEMP 
unalias dialog 


penjelasan: 

PROGNAME - "mp” 

VERSION —-"O.1a" 
COPYRIGHT - $SPROGNAME $VERSION 
(c) Noprianto, May 2003. GPL." 


& Memilih track 


TEMP - /tmp/$$ 

MPLAYER - 'mplayer -vo sdi' 

alias dialog - “dialog —backtitle "$COPY 
RIGHT" 


Baris-baris kode tersebut digunakan 
untuk kosmetika program dan pemberian 
alias. Secara langsung tidak berhubungan 
dengan fungsi program. 
while (1) 
do 

dialog —no-cancel —menu mplayer 
10 40 6 vcd vcd file file guit guit 25 
$TEMP 

pilih - cat $TEMP' && rm -rf $TEMP 


XXX 
XXX 
XXX 
done 


Blok perulangan while | 1 | ini digunakan 
untuk terus melakukan perulangan. 
Perulangan akan selesai ketika memberikan 
perintah break. 

case $pilih in 


vcd) dialog —inputbox track: 10 
40 1 22 $TEMP 
test $? -ne 0 && continue 
pilih - cat $TEMP' && rm -rf 
$TEMP 
$MPLAYER -vcd Spilih 


file) dialog —fselect /home/DATA/ 


www.infolinux.web.id 


Ketika mplayer Mulai Membandel 


PUB/multimedia/ 6 10 40 25 $TEMP 
pilih-'cat $TEMP' && rm -rf 


$TEMP 
test -f “Spilih" && $MPLAYER 
“$pilih" 
guit) break 
esac 


Blok kode case/esac ini digunakan untuk 
memeriksa pilihan yang dimasukkan oleh 
pengguna. Ketika pengguna memilih vcd, 
maka kita akan menampilkan input box, 
memeriksa track yang dipilih pengguna dan 
memanggil mplayer untuk membuka vcd 
tersebut. Demikian juga ketika pengguna 
memilih file. Kita akan menampilkan file 
select dialog, memeriksa file yang dipilih, 
dan memanggil mplayer untuk membuka 
file tersebut. 

Untuk lebih mudah lagi dalam membuka 
interface mplayer ini, alangkah baiknya 
apabila pengguna dapat membat icon di 
desktop masing-masing. Penulis 
mengunakan icewm dan dengan tool 
iceme, icon dapat diletakkan di taskbar 
dengan mudah. Berikut ini adalah perintah 
untuk menjalankan mp dalam sebuah xterm 
(dapat dimasukkan dalam field command 
pembuatan icon): 
xterm -e mp 


Kita pun selesai. Dan sebuah interface 
mplayer yang sederhana dan cepat pun 
telah kita hasilkan. Selamat menikmati 
multimedia dengan mplayer!A 
Noprianto (noprianto @infolinux.co.id) 


InroLINUX NOVEMBER 2003 75 


Instalasi Red Hat 9 di Notebook 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Instalasi Red Hat 9 


di Notebook 


Instalasi Linux di notebook terkesan sangat sulit. Ini terutama 
disebabkan ada hardware notebook yang belum tersedia 
driver-nya di CD Linux untuk instalasi. Cerita sukses 
berikut ini menunjukkan bahwa instalasi Linux di 
notebook bisa juga semudah di desktop. 


ebenarnya penulis sudah cukup lama 

berkeinginan untuk memakai Linux 

di notebook, namun tidak segera 
melakukannya karena asumsi penulis ada 
beberapa hardware notebok yang belum jalan 
di Linux, seperti modem, sound, bluetooth, 
dan lain-lain. Tetapi, setelah membaca 
beberapa artikel di Internet dan melakukan 
percobaan, penulis menemukan informasi 
bahwa notebook yang ideal untuk di instalasi 
Linux adalah IBM dan DELL. Penulis 
memutuskan untuk memakai IBM T22. 

Di IBM T22 ini penulis cukup puas, 
bahkan sudah bisa melakukan komunikasi 
data dengan HP P800 (Sony Ericsson) via 
bluetooth. Saran penulis, sebelum Anda 
mencoba menginstal Linux di notebook 
Anda, terlebih dahulu back-up data Anda 
dan coba lakukan beberapa surfing di 
Internet untuk memastikan notebook yang 
Anda beli hardware-nya dikenali di Linux. 
Saat menyusun laporan ini, penulis 
berasumsikan bahwa pembaca sudah biasa 
menginstal Linux di PC desktop. Distribusi 
Linux yang dipakai penulis di sini adalah Red 
Hat 9. Sistem operasi yang lama dianggap 
tidak ada, atau akan dihapus oleh Linux. 

Spesifikasi notebook IBM T22 yang 
digunakan penulis: 

CPU: Intel Pentium III (Coppermine) 

900 MHz w/256 KB Cache 

RAM: 128 MB SDRAM (upgraded to 256 MB) 
Chipset: Intel 440BX 

Display: 14.1" active matrix TFT (1024x768) 
Video Chip: S3/Savage IX 8 mb 

Harddisk: IBM-DJSA-220, 19077MB w/ 
1874 KB Cache, UDMA, ATA DISK drive 
DVD/CDRW: TOSHIBA DVD-ROM SD- 
C2512, ATAPI CD-ROM drive 

Sound card: Cirrus Logic 

Ethernet controller: Intel 82557 


76  InroLINUX NOVEMBER 2003 


CardBus: Texas Instruments 

USB Controller: Intel 832371AB PIIX4 USB 
Modem: Lucent WinModem 

USB Bluetooth: CSR USB BT500 Dongle 


Proses Instalasi 

1. Booting 

Lakukan proses booting seperti biasa 
melalui cdrom Red Hat 9 CD-1. 


2. Partisi 

Buat partisi harddisk seuai selera Anda, atau 
serahkan kepada Red Hat untuk membuat 
secara otomatis. Misalnya 256 MB untuk 
swap dan sisanya untuk sistem (/). 


Catatan: 

Setelah proses instalasi hampir selesai, dan 
masuk bagian pemilihan video card dan 
monitor, Anda jangan melakukan probing 
(jangan melaukan tes konfigurasi). 


3. Video Card 

Setelah notebook Anda di-reboot, kita akan 
melakukan konfigurasi X Window. Edit file 
XF86config yang ada di direktori /etc/X11: 
lalex@alex alexI$ su - 

Password: 

Iroot@alex rootl# cd /etc/X11/ 
Iroot@alex X111# joe XF86config 


Section “Monitor” 

Identifier “Monitor0” 

VendorName “Monitor Vendor" 
ModelName “Unprobed Monitor" 
HorizSync 31.5 - 37.9 

VertRefresh 50.0 - 90.0 // rbah refresh 
rate monitor anda 

Option “dpms" 

EndSection 


www.infolinux.web.id 


Section “Device” 

Identifier “VideocardO” 

Driver “savage" 

VendorName “Videocard vendor" 
BoardName “S3 Savage/IX" 
VideoRam 8192 

EndSection 


Section “Screen” 

Identifier “Screen0” 

Device “Videocard0” 

Monitor “Monitor0” 

DefaultDepth 24 

SubSection “Display” 

Depth 16 

Modes “1280x1024” “800x600” 
“640x480” // ubah modes Anda di sini 
EndSubSection 

SubSection “Display” 

Depth 24 

Modes “1024x768" “800x600” 
“640x480” // ubah modes Anda di sini 
EndSubSection 

EndSection 


Setelah ini selesai, Anda bisa memulai x 
window Anda dengan perintah startx. 


4. Sound Card 

Dalam proses ini X Windows Anda berjalan 
dengan normal dan Anda akan sangat 
gembira, karena Red Hat 9 langsung 
mengenal sound card yang dipakai IBM 
T22. Tapi bila Anda mengalami masalah 
loading module, pastikan ada 3 baris ini 
dalam file /etc/modules.conf: 

alias sound-slot-0 cs46xx 

post-install sound-slot-0 /bin/aumix- 
minimal -f /etc/.aumixrc -L » /dev/null 
2581|: 

pre-remove sound-slot-0 /bin/aumix- 
minimal -f /etc/.aumixrc -S » /dev/null 
22581: 


5. Ethernet Card 

Red Hat 9 mengenal baik untuk card IBM 
T22 ini, tapi bila tidak berjalan, Anda harus 
memastikan ada baris berikut ini pada file / 
etc/modules.conf: 

alias eth0 e100 


6. Modem Internal 
IBM T22 memakai winmodem keluaran 
Lucent. Modem ini jalan di Linux dan inilah 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


“0 


Ta 


aoi Ur YOGA 


& Koneksi ke Internet dengan Wvdial 


yang membuat penulis memilih memakai 
notebook ini. Ambil binary Itmodem yang 
terbaru (Itmodem-8.26a9) di http://www. 
physcip.uni-stuttgart.de/heby/ltmodem/. 
Sebagai info Ltmodem hanya support 
winmodem yang mempunyai kode: 
LUCENT 0x11c1 0x0440-0x045c 
XIRCOM 0x115d 0x0000-0x000F 
XIRCOM 0x115d 0x0440-0x045c 
XIRCOM 0x115d 0x0010-0x03ff 


Winmodem penulis memiliki kode: 
VENDOR 0x11c1 DEVICE 0x045c 

Setelah Anda download dua paket RPM 
ini, lakukan instalasi dengan perintah: 
# rpm -ivh Itmodem-kv 2.4.20 8-8.26a9- 
1.i386.rpm 
# rpm -ivh Itmodem-debuginfo-8.26a9- 
1.i386.rpm 


Kemudian pastikan ada 3 baris ini dalam 
file /etc/modules.conf: 
alias char-major-62 It serial 
alias /dev/tts/LTO It serial 
alias /dev/modem It serial 


Coba pastikan tidak ada kesalahan di 
notebook Anda, dengan menjalankan perintah 
dmesg. Jika modem sudah dikenali Linux, di 
bagian akhir akan ada kalimat seperti ini: 
Lucent Modem Interface driver version 
8.26 (2002-11-04) with SHARE IRO 
enabled 
ttyLTOO at 0x1840 (irg - 11) is a Lucent 
Modem 


Instalasi Red Hat 9 di Notebook 


Moe PerinesKtkori 


iood D1 


4 Red Hat 9 di notebook memutar VCD 


Bila tidak ada pesan error, selamat Anda 
sudah bisa mulai melakukan koneksi 
Internet ke ISP Anda. 

Tes modem Anda dan buat file 
wvdial.conf dengan perintah: 

# wwdialconf /etc/wvdial.conf 


Edit wvdial.conf Anda, misalkan Anda 
memakai ISP Telkomnet: 
IDialer telkom| 
Modem - /dev/modem 
Baud - 115200 
Init1 - ATZ 
Init2 - ATOO V1 E1 S0-0 &C1 &D2 
#FCLASS-0 
ISDN - 0 
Modem Type - Analog Modem 
Phone - 080989999 
Username - telkomnet@instan 
Password — telkom 


Sekarang, koneksikan modem Anda ke 
Internet dengan perintah ini: 
# wwdial telkom 


Cek apakah komputer sudah bisa ke 
Internet dengan menjalankan tiga langkah ini. 
# ifconfig (Anda akan mendapatkan alamat 
dua IP ppp0) 

# route -n (default gateway ke IP di 
telkomnet) 

# dig infolinux.co.id (berapa alamat ip 
infolinux?) 


Jika baris ketiga tidak menemukan IP 


infolinux.co.id, tambahkan satu baris paling 
atas pada file /etc/resolv.conf sebagai 


www.infolinux.web.id 


berikut (alamat server DNS Telkomnet): 
nameserver 202.134.0.155 


Notebook Anda sudah terkoneksi ke ISP 
dan siap ber-lnternet-ria. 


7. USB Bluetooth 

Red Hat 9 langsung mengenali USB dongle 
yang penulis punya (CSR B7500 dongle). 
Bagaimana cara mengakses parangkat 
bluetooth seperti ponsel, penulis 
merencanakan melaporkannya di artikel 
lain. Ini info yang diberikan perintah dmesg. 
BlueZ L2CAP ver 2.1 Copyright (C) 
2000,2001 Oualcomm Inc 

Written 2000,2001 by Maxim 
Krasnyansky « maxk@gualcomm.com » 
BlueZ RECOMM ver 0.4 

Copyright (C) 2002 Maxim Krasnyansky 
« maxk@gualcomm.com» 

Copyright (C) 2002 Marcel Holtmann 

« marcel@holtmann.org » 

cs: IO port probe 0x0c00-0xOcff: clean. 
cs: IO port probe 0x0100-0x04ff: 
excluding 0x3b8-0x3df 0x4d0-0x4d7 

cs: IO port probe 0x0a00-0x0aff: clean. 


8. DVD/CDRW 

Red Hat 9 langsung mengenal hardware ini. 
Untuk mem-bum CD, Anda bisa memakai 
utility yang disediakan oleh Red Hat, misalnya 
k3b atau xcdroast. Tetapi untuk memutar 
VCD dan DVD, Anda harus menginstal 
beberapa aplikasi dari Internet atau CD 
InfoLINUX, misalnya mplayer dan xine serta 
library DVD. 

Alexander B. /alex@saranadata.com) 


InroLINUX NOVEMBER 2003 77 


Oracle Database 9i 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Instalasi Oracle Database 9i dalam 
Red Hat Linux Advance Server 2.1 


Anda mungkin cukup familiar dengan MySOL atau PostgreSOL, 


bagaimana dengan Oracle? 


racle dikenal sebagai sebuah 

aplikasi database yang orang tidak 

lagi menanyakan bagaimana 
kinerjanya? Tetapi, gembar-gembor 
Oracle terhadap Linux patut diamati. 
Setidaknya, bagaimana cara instalasi 
Oracle Database 9i harus Anda ketahui 
sebelum Anda mengetahui lebih dalam 
produk-produk Oracle. 


Apakah Oracle 9i Itu? 
Oracle 9i merupakan suatu produk 
database yang menggunakan konsep 
Relational Database Management 
System, yang merupakan dasar yang 
dipakai dalam teknologi database 
dewasa ini. 

Dalam versi 9i ini, Oracle database 
mempunyai fitur-fitur baru yang di 
antaranya sebagai berikut: 

@ Database Clusters, dengan 
menggunakan teknologi Real Applica- 
tion Clusters (RAC). Salah satu fungsi 
dari RAC adalah memberikan 
perlindungan terhadap kelangsungan 
data dalam perusahaan sehingga 
apabila terjadi crash pada salah satu 
server database, maka tidak akan 
mempengaruhi kinerja perusahaan. 
Hal ini disebabkan karena teknologi 
RAC memungkinkan untuk membuat 
beberapa database server menjadi 
seolah-olah satu database server, 
sehingga apabila ada database server 
yang down, kinerja database server 
tersebut akan di-take over oleh server- 
server yang lain. 

@ Row-Level Locking, fitur ini dapat 
melakukan /ock tidak hanya pada 
table-level saha, akan tetapi 
dimungkinkan untuk melakukan lock 
lebih jauh lagi sampai pada row-level. 
Sehingga user-user dapat melakukan 
akses data dalam suatu tabel secara 


78  InroLINUX NOVEMBER 2003 


bersamaan, lebih cepat dan lebih 
akurat 

Data Partitioning, Oracle 9i 
memungkinkan kita untuk melakukan 
partisi ke suatu tabel maupun indeks. 
Hal ini akan dapat meningkatkan 
kemampuan kita untuk dalam 
melakukan manajemen data. 

Oracle 9i OLAP (Integrated Online 
Analytical Processing), Oracle memiliki 
fungsi OLAP (yang sebelumnya hanya 
dapat kita temui pada OLAP database) 
yang terintegrasi dengan baik ke 
dalam relational database, sehingga 
kita tidak memerlukan database lain 
selain Oracle itu sendiri. 

Oracle 9i Data Mining & Data 
Warehousing, fitur ini memberikan 
kemudahan bagi perusahaan yang 
ingin men-develop aplikasi Business 
Intellegent yang bertujuan untuk 
membantu eksekutif perusahaan 
dalam menentuksan strategi 
perusahaan berdasarkan analisis data 
yang di-generate oleh Oracle 9i Data 
Mining. 

Virtual Private Database, fitur ini 
memberikan dan meningkatkan 
fleksibilitas jaminan security sampai 
pada row-level security. Hal ini akan 
membuat aplikasi kita menjadi 
semakin aman sewaktu kita 
melakukan transaksi melalui Internet. 
Intelegent Self-Managing, untuk para 
DBA, fitur ini akan membuat proses 
database tuning dan database 
manajemen menjadi lebih mudah. 
Flashback Ouery, fitur ini 
memungkinkan kita untuk melihat 
status data kita mundur beberapa 
waktu (flash back) sampai batas yang 
kita tentukan, sehingga apabila terjadi 
kesalahaan data pada waktu yang lalu, 
maka kita dapat melakukan koreksi 


www.infolinux.web.id 


tanpa harus melakukan database 
recovery. 


Masih banyak lagi fitur-fitur menarik 
yang ditawarkan oleh Oracle 9i, selain 
yang disebutkan di atas. 

Untuk lebih mengenal Oracle dan 
untuk mendapatkan gambaran yang lebih 
nyata mengenai fitur-fiturnya, maka akan 
lebih baik jika kita mencobanya secara 
langsung. 

Oracle sendiri tidak membutuhkan 
kualitas CPU yang se-powerful Pentium 
IV, namun dengan Pentium III plus 
memory RAM 256 MB pun, kita sudah 
dapat untuk mencobanya. 

Mungkin sering kita dengar bahwa 
menginstal Oracle adalah tidak mudah. 
Dalam kesempatan ini, kita akan dipandu 
bersama-sama untuk melakukan instalasi 
Oracle 9i dalam Linux Advance Server 
2.1 dan kita boleh percaya, bahwa 
instalasi Oracle akan menjadi semudah 
ini. 


Reguirements 

D Red Hat Linux Advance Server 
2.1 

Disarankan untuk melakukan konfigurasi 

seperti pada tabel 1. 


D Oracle 9i Database (9.2.0) 
Anda juga dapat menggunakan versi 
Oracle yang lain, yaitu Oracle Database 
9.0.1. Untuk file-file Oracle ini, salah satu 
cara untuk mendapatkannya adalah Anda 
dapat men-download-nya di http:// 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


otn.oracle.com/software/products/ 

oracle9i/htdocs/linuxsoft. html. 
Anda akan mendapatkan 3 file, 

sebagai berikut : 

@ Inx 920 disk1.cpio.gz 

@ Inx 920 disk2.cpio.gz 

@ Inx 920 disk3.cpio.gz 


Dalam guidance ini, diasumsikan Anda 
menyimpan / meng-copy file-file tersebut 
pada directory “/usr/src/oracle” (sebagai 
“root”). 


2 File-file pendukung lainnya 
Dalam instalasi Oracle pada Linux ini, file- 
file utama di atas, juga disarankan untuk 
mempunyai beberapa file tambahan yang 
berguna untuk meningkatkan kompatibilitas 
antara Oracle Universal Installer (OUI) dan 
Red Hat Linux: 

@ JDK (jdk118 v3-glibc-2.1.3.tar.bz2) 
File ini adalah file Sun's JDK yang ter- 
sertifikasi oleh Oracle 9i dan digunakan 
untuk me-replace IBM's JDK 1.3.1 yang 
terinstal bersama Red Hat Advance 
Server 2.1. File ini dapat diperoleh di 
http.//java.sun.com atau http:// 
www.blackdown.org. Download atau 
copy-lah file ini ke directory “/usr/src/ 
oracle”. 

@ binutils-2.11.90.0.8-13.1386.rpm 
File ini digunakan untuk me-resolve 
“relinking error” pada saat instalasi 
Oracle berjalan. Dan dapat diperoleh di 
situs Red Hat atau di OTN (Oracle 
Technology Network) situs http:// 
otn.oracle.com/software/products/ 
oracle9i/files/binutils readme.html. 


9 Hardware 
RAM 256 MB (minimum): 512 MB 
(recommended). 


Get Started 

Sebelum kita melangkah lebih jauh, ada 

beberapa ketentuan-ketentuan umum yang 

perlu kita ketahui sebagai berikut : 

@ Point 3a — 3h dilakukan dalam user 
“root”. 

@ Command/Statement dalam tabel yang 
dicetak dengan huruf bold adalah 
statement yang perlu kita tambahkan 
pada file yang bersangkutan.. 

@ Command/Statement dalam tabel yang 
dicetak dengan huruf biasa/regular 
adalah statement asli pada file yang 
bersangkutan. 


a. Uncompress dan unpack file-file Oracle 
tersebut. 

zcat Inx 920 disk1.cpio.gz | cpio -idmv 

zcat Inx 920 disk2.cpio.gz | cpio -idmv 

zcat Inx 920 disk3.cpio.gz | cpio -idmv 


Setelah command di atas, maka akan 
terbentuk 3 direktori baru pada “/usr/src/ 
oracle”, yaitu “Disk1”, “Disk 2”, dan 
“Disk 3”. 


b. Buka dan edit file “sysctl.conf”. 

File ini terletak pada directory /etc. Berikut 
ini adalah isi file tersebut dan statement- 
statement yang perlu ditambahkan pada file 
ini. 

# Disables packet forwarding 

net.ipv4.ip forward — 0 

# Enables source route verification 


Oracle Database 9i 


net.ipv4.conf.default.rp filter — 1 
# Disables the magic-sysrg key 
kernel.sysrg - 0 

kernel.sem - 250 32000 100 128 
kernel.shmmax - 1073741824 


Tekan « Save» 


Cc. Install Java Development Kit (JDK). 
Tar —xvjf jdk118 v3-glibc- 
2.1.3.tar.bz2 -C Jusr/local 


d. Buat “simbolic link” ke JDK 

Hal ini dilakukan karena nantinya Oracle 
akan mencari file ini dalam /usr/local. 

In -s /usr/local/jdk118 v3 /usr/local/java 


e. Update binutils file 
rpm -Uvh -force binutils-2.11.90.0.8- 
13.1386.rpm 


f. Create user account “oracle” 
su - root 

groupadd dba 

groupadd oinstall 

useradd -g oinstall -G dba oracle 
Passwd oracle 


g. Create Oracle Directories. 
Direktori-direktori ini yang hantinya akan 
digunakan oleh Oracle pada saat instalasi 
dan setelah instalasi. 

su - root 

mkdir /opt/oracle 

mkdir /opt/oracle/product 

mkdir /opt/oracle/product/9.2.0 
chown -—R oracle.oinstall /opt/oracle 
mkdir /var/opt/oracle 

chown oracle.dba /var/opt/oracle 


Tabel 1. Chmod 755 /var/opt/oracle 
/ 3 GB (recommended): h. Set Oracle Environment 
Pada instalasi ini memakai 10 GB Catatan: Lakukan langkah ini sebagai user 
/boot 64 MB “oracle” 
/tmp 1 GB Oracle Environment dapat kita set 
/usr Untuk tipe instalasi : melalui file .bash profile, yang terletak 
@ “Advance Server" - 3 GB (recommended) dalam “/home/oracle”. File ini merupakan 
@ “Everything” - 7 GB (recommended) “hidden file”, jadi untuk memunculkan file 
Pada instalasi ini memakai 10 GB ini klik «View» - «Show Hidden Files » 
/var 512 MB setelah anda masuk dalam direktori di atas. 
Swap (di-set pada “File System Disarankan dua kali dari total physical Lakukan edit sebagai berikut : 
Type" field) memory RAM Anda # .bash profile 
/home 2 GB (recommended): 


Pada instalasi ini memakai 10 GB # Get the aliases and functions 


www.infolinux.web.id InroLINUX NOVEMBER 2003 79 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Oracle Database 9i 


& Oracle Universal Installer: Welcome 


Welcome 


The Oracle Universal Installer guides you through the installation and 
configuration of your Oracle products, 


Click "Installed Products..." to see all installed products, 


Se Oracle Universal Installer: End af Installation 


End of Installation 


The installation of Orade9 Database was successful. 
Please remember... 

(The Following Information 1s avatabie In, 
Ifopt/oracle/product/9,2.0/Apache/Apache/setupinfo.txt 


& HTTP Server can be accessed using the following URLs 


Non SSL Mode 
Ihttp:/fzeta:7777 


ISSL mode (executed at install time) 
77: 


Ihttp://zeta:7 
Ihttps://zeta:4443 


- “1 


ea aj 


Installed Products 


“ 0 


& Tampilan awal instalasi Oracle 9i 


if (-f -/.bashrc J: then 
. -I.bashrc 
fi 


# User specific environment and startup 
programs 


PATH - $PATH:$HOME/bin 


export PATH 
unset USERNAME 


export ORACLE BASE - /opt/oracle 

export ORACLE HOME - /opt/oracle/ 
product/9.2.0 

export ORACLE SID —test 

export ORACLE TERM -xterm 

export NLS LANG - AMERICAN 

export ORA NLS33- $ORACLE HOME/ 
ocommon/nis/admin/data 

LD LIBRARY PATH- $ORACLE HOME/ 
lib:/lib:/usr/lib 

LD LIBRARY PATH- $LD LIBRARY PATH:/ 
usr/local/lib 

export LD LIBRARY PATH 

export PATH - $PATH:$ORACLE HOME/bin 
CLASSPATH - $SORACLE HOME/ 
JRE:$ORACLE HOME /jlib:$ORACLE 
HOME/rdbms/jlib 

CLASSPATH - $CLASSPATH:$ORACLE HOME/ 
network/jlib 

export CLASSPATH 


Tekan « Save» 


Reboot Linux Anda 


Hal ini bertujuan supaya Linux meng- 


& Tampilan ini menandakan instalasi yang 
Anda lakukan selesai 


@ Cek shmmax (Share memory) 
cat /proc/sys/kernel/shmmax 
1073741824 

@ Cek Semaphore 
cat /proc/sys/kernel/sem 
250 32000 100 128 


Jika sistem: 

@ menampilkan nilai seperti di atas, maka 
Anda tinggal login kembali sebagai 
“oracle” dan dapat melanjutkan ke 
langkah 3j. 

menampilkan nilai yang lain, maka lakukan 
langkah 3b kembali, diikuti dengan 3i. 


j. Oracle Universal Installer 

Kemudian jalankan file “runlnstaller” yang 

terletak dalam “/usr/src/oracle/Disk1”. 
Setelah proses di atas, maka Oracle 

Universal installer akan aktif dan instalasi 


aP79iou 


aj 
5 
9 
| 


& Tampilan Oracle enterprise manager 


pun berjalan. Begitu masuk jendela Unix 
Group Name, ketik “oinstall” « Next» 


Kemudian OUI akan memunculkan 
jendela Oracle Universal Installer. Sebelum 
«Continue», maka buka terlebih dahulu 1 
console, kemudian login sebagai 
“root”,kemudian ketik: 
“Itmp/orainstRoot.sh" 


Setelah perintah di atas, tutup console 
dan tekan « Continue». Dan “File 
Location” screen akan muncul. 

Jika Anda telah melakukan setting 
“.bash profile” dengan benar, maka 
ORACLE HOME yang anda ketik pada file 
tersebut akan muncul seperti pada “Destina- 
tion" — “Path” di atas. Tekan X Next». 

Ketik “test” dalam “Global Database 
Name” diatas. Untuk nama SID, ini diambil 


1 “Error in invoking target install of makefile /opt/oracle/product/9.2.0/ctx/lib/ 
ins ctx.mk" 
Solusi Lakukan edit pada file /ORACLE HOME/ctx/lib/env ctx.mk,sebagai berikut 


(bold) : INSO LINK - -L$(CTXLIB) $(LDLIBFLAG)m $(LDLIBFLAG)dl 
2 ORA-27123: unable to attach to shared memory segement 


Solusi 


Error ini biasanya terjadi di saat Database Configuration Assistant, dan dapat 


diatasi dengan cara menaikkan shmmax secara sementara, dengan :su - 
rootecho 'expr 1024 1" 1024 N“ 1024' » /proc/sys/kernel/shmmaxcat /proc/sys/ 
kernel/shmmax1073741824Setelah ini,klik «Retry» pada Oracle Database 
Configuration Assistant.Setelah instalasi selesai, disarankan untuk melakukan 


proses 3b di atas. 


3 “Error invoking target install of makefile /opt/oracle/product/9.2.0/plIsgl/lib/ 
ins plsgl.mk”“Error invoking target install of makefile /opt/oracle/product/ 
9.2.0/precomp/liblins precomp.mk” “Error invoking target install of makefile / 
opt/oracle/product/9.2.0/precomp/libNins net client.mk" 


Solusi 


aplikasi command-command baru yang 
telah Anda masukkan pada file-file sebelum 
langkah ini. Setelah reboot, login sebagai 
user “root”, lakukan: 


80 InroLINUX NOVEMBER 2003 


Lakukan edit pada file /bin/gencIntshLD SELF CONTAINED-”-z defs"Menjadi 

LD SELF CONTAINED-"“«Save»Kemudian sebagai user “oracle", jalankan file 
tersebut di atas.Namun jika Anda telah melakukan langkah 3e, error ini tidak 
akan terjadi. 


www.infolinux.web.id 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | 


dari “ORACLE SID” yang Anda set di 
“.bash profile”. 

Linking database sangat kritis pada 
61X6,"makefile” errors rawan terjadi pada 
proses ini, namun kita tidak akan 
mengalami errors ini apabila kita telah men- 
update binutil kita. Setelah proses “Install” 
selesai, maka akan muncul screen “Setup 
Previleges”. 

Sebelum kita Ok 5, kita buka terlebih 
dahulu console sebagai “root” dan ketik : 
“lopt/oracle/product/9.2.0/root.sh" 


Ketika kita diminta untuk memasukkan 
.", kita cukup menekan 
«Enter» saja. Screen akan memproses 
untuk beberapa detik, setelah tampilan 
screen seperti di atas, maka kita dapat 
menekan XOk» pada screen “Setup 
Previleges”. 

Setelah itu, kita menuju ke “Configura- 
tion Tools” screen. Salah satu langkah 


“Full Pathname.. 


dalam screen ini adalah meng-create 
database, di mana dilakukan oleh database 
Configuration Assistant. 


Setelah Database Configuration Assistant 
mencapai 100 6, maka Anda akan diminta 
untuk memasukkan password untuk user 
“SYs" dan “SYSTEM”. Hal ini tidak kita 
lakukan untuk Oracle Database 8.1.7. 

Setelah itu, Configuration Tools akan 
menyelesaikan dua tugas terakhir yaitu 
“Agent Configuration Assistant" dan 
“Starting HTTP Server" 

Apabila keempat tugas di atas telah 
dilakukan dengan baik oleh Configuration 
tools, maka di screen berikutnya akan tampil 
keterangan instalasi, “End of Installation”. 


Catatan: Namun apabila ada salah satu 
task yang gagal, maka screen di atas akan 
menyebutkan bahwa instalasi telah selesai 
namun ada beberapa file yang di-ignore 
atau tidak bisa terinstal secara mulus 
(setelah kalimat “The Installation of Oracle 
9i Database was successful"). 


Setelah screen di atas, Anda dapat 
«Exit» dan sebagai kelanjutan apabila 
Installation berjalan dengan sukses maka 


Oracle Database 9i 


setelah Anda «Exit». Beberapa detik 
kemudian, Oracle Enterprise Manager akan 
muncul secara otomatis. 

Anda bisa coba untuk connect ke 
database test melalui login sebagai “SYS" 
dengan previlege as “SYSDBA". Jika Anda 
melihat screen Oracle Enterprise Manager 
Console, berarti Anda telah berhasil 
menginstalasi Oracle Database 9i (9.2.0) 
dalam Red Hat Linux Advance Server 2.1. 

Untuk keluar dari screen itu, klik kanan, 
pilih “Disconnect”, kemudian “Shutdown” 
dengan menggunakan “Immediate” option. 
SELAMAT! 


Error-error yang mungkin 
terjadi 

Terkadang pada saat kita melakukan proses 
instalasi di atas, ada kemungkinan kita akan 
menemui error-error yang terjadi pada saat 
OUI berjalan. Pada tabel 2 adalah beberapa 
error yang dapat kita temui dalam proses 
instalasi Oracle 9i database dalam Linux ini.A 
Santoso Wibowo. OCP 

(santoso @lippogeneral.com) 


KAMI WUJUDKAN KEPEF 


CAYAANJANDA DENGAN: 


KELAS REGULER & IN-HOUSE TRAINING 
Linux Basic User & X-Window 


OpenOffice 


OpenOffice with ODBC & MySOL 


Linux Terpadu 


Ce, 
T 1 


Linux Networking, SysAdmin 
Web Development With LAMP (Linux, Apache, MyS - “bp 


Internet & Design WEB with HTML, Javasrcri 
SOL dengan PostgreSOL 


“. 


Pemrograman WEB with PHP & MySOL 


Pemrograman Phyton 
Pemrograman Java u/ Pemula 
Pemrograman WEB dgn Java 


PESANTREN KILAT KOMPUTER “ 


Aplikasi Perkantoran ( 
Linux Terpadu ( 
WEB Terpadu ( 
Internet Komplit ( 


MELAYANI FULL MIGRASI KE LINUX 


CA AS 


http://www.nurulfikri.com |  e-mail:info@nurulfikri.com 


@ Jl. Margonda Raya No.522 Depok 16424 Telp/Fax. (021) 7874223, 7874224 
@ Jl. Mampang Prapatan X/4 Jakarta 12790 Telp. (021) 7975235, 7947115, 7901205 
@ Sentra Niaga Blok B.I/12 Jl. A Yani - Bekasi Telp. (021) 8853537 
@ Jl Beringin Raya 14A, Perumnas I - Tangerang Telp. (021) 5589884 


@ Graha Sucofindo “Camye School of Linux” 
Jl. Jend. Ahmad Yani No. 106 Cilegon - Banten Telp/Fax. (0254) 374345, 374456 


LEMBAGA PENDIDIKAN KOMPUTER 


NURUL FIKRI 


EDISI MENDATANG 


Cuplikan Isi Infolinux Bulan Depan 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


82 


INFO 


InroLINUX NOVEMBER 2003 


Liburan bersama penguin 
Liburan sudah di depan mata. Setelah hampir 
satu tahun Anda bergelut dengan rutinitas 
sehari-hari yang mungkin menyenangkan atau 
bahkan menyesakan. Tapi satu yang terpenting, 
tahun depan harus lebih baik dari tahun ini. 
Artinya, semua hal yang sudah terjadi harus 
menjadi bahan introspeksi agar ke depan kita 
menjadi lebih baik. 

Agar Anda lebih bersemangat hidup di tahun 
depan, kami sajikan hiburan-hiburan yang 
mungkin membuat otak Anda sedikit segar. Lalu, 
apa saja yang ingin kami bahas di edisi liburan 
mendatang? Game adalah satu dari beberapa 
bahasan yang akan kami angkat khusus untuk 
mengisi hari libur Anda. Anda bosan bermain 
game? Saran kami, lihatlah film-film terbaru yang 
terdapat dalam kepingan VCD atau DVD. 

Sejak November sampai akhir tahun, kita 
melewati beberapa hari raya. Tentunya, Anda 
ingin mengirim sebuah kartu ucapan elektronik 
ke sanak keluarga dan handai taulan, lalu 
bagaimana caranya? Simak di InfoLINUX 
Desember 2003. 


Hyper-Threading di Linux 
Hyper-Threading merupakan sebuah teknologi 
yang dirilis oleh perusahaan chipset dunia, Intel. 
Dengan Hyper-Threading, kita dimungkinkan 


www.infolinux.web.id 


er 2003 


menjalankan berbagai aplikasi atau game pada 
waktu yang bersamaan. Padahal, sebelum 
teknologi ini dirilis, processor tampak terengah- 
engah dalam mengeksekusi aplikasi yang sedang 
berjalan. 

Meskipun demikian, apakah teknologi tersebut 
bermanfaat buat Linuxer? Kami akan 
memperlihatkan pengaruh dari teknologi tersebut 
di Linux pada edisi mendatang. Jangan lewatkan! 


ajemajninnesLiKergje is (Pk ea 


Presentasi dengan 
OpenOffice.org Impress 
Bagaimana menyampaikan ide bukan perkara 
gampang. Salah satu caranya adalah dalam bentuk 
tertulis dan kemudian mempresentasikannya. 
Salah satu alat bantu presentasi yang andal adalah 
OpenOffice.org Impress, aplikasi presentasi yang 
kompatibel dengan Microsoft PowerPoint. Dengan 
Impress, Anda dapat membuat presentasi dengan 
mengikuti berbagai template yang telah disediakan. 

Walau demikian, Impress juga dapat 
digunakan untuk membuat presentasi dari nol. 
Presentasi dapat dibuat menjadi lebih menarik 
dengan penambahan berbagai objek. Dan pada 
akhirnya, presentasi yang Anda buat dapat 
dengan mudah diekspor ke format PDF 
ataupun disimpan sebagai halaman web. 
Semua hal tersebut dapat Anda lakukan 
dengan mudah. 


